TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 13 

TERBIT PADA HARI SENIN 

21 OKTOBER 2019 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 


Kebanggaan Anak Negeri 



MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 



JAKARTA - Pasangan Presiden Joko Widodo (Jo- 
kowi) dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin resmi 
memimpin Republik Indonesia pada masa jabatan 
periode 2019-2024, setelah keduanya mengucapkan 
sumpah jabatan dan menandatangan Berita Acara pe¬ 
lantikan dalam Sidang Paripurna MPR-RI, di Gedung 
Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) sore. 


Prosesi pelantikan ini yang dipimpin oleh Ketua MPR 
Bambang Soesatyo itu berlangsung sederhana dan 
khidmat sebagaimana yang diharapkan sebelumnya 
oleh Jokowi. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya, yang dilanjutkan dengan 
mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR. 

Selanjutnya, Ketua MPR didampingi oleh 9 (sembilan) 


Wakil Ketua MPR RI menyampaikan sambutan pembu¬ 
kaan, dan membacakan petikan Keputusan KPU tentang 
penetapan Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden RI 
dan Wakil Presiden RI masa jabatan periode 2019-2024. 

Usai dipersilakan oleh Bambang Soesatyo, Jokowi 
menyampaikan sumpah jabatan sebagai Presiden RI... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Bangkai Ikan Besar Terdampar di Lamdesar 


SAUMLAKI -Warga Desa Lam¬ 
desar Timur, Kecamatan Tanimbar 
Utara (Tanut), Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar, pada Kamis (17/10) 
pagi dihebohkan dengan penemuan 
bangkai seekor ikan besar di Pantai 
Tanjung Besi, di desa tersebut. 

Menurut Danlanal Saumlaki, Let¬ 
kol Laut L Hartanto M. Tr. Hanla, 
bangkai ikan tersebut ditemukan 
oleh nelayan yang ingin melaut di 
sekitar pantai yang berada di selatan 
Pulau Larat tersebut. 

Dari laporan tersebut, anggota Pos 
TNI AL di Larat pada Jumat (18/10) 
pukul 07.10 WIT dengan meng¬ 
gunakan kapal speed fiber menuju 
lokasi penemuan yang berjarak ku¬ 
rang lebih 45 menit dari Kota Larat. 

“Dari peninjauan dilapangan, 
didapati bangkai ikan besar yang su¬ 
dah mati dan bangkai ikan tersebut 
identik dengan jenis Ikan Paus. Teta¬ 
pi belum diketahui jenis Paus apa, 
karena bangkainya sudah mencapai 



Peresmian Jalan S. J Oratmangun 


BACA DI HAL.02 


setengah badan dan warnanya pu¬ 
dar,” ungkap dia pada Jumat petang. 

Ditambahkan nelayan sekitar men¬ 
yatakan bahwa bangkai ikan terse¬ 
but sudah ditemukan terdampar 
sejak Sabtu (12/10) lalu. 



Selanjutnya anggota Pos TNI AL Larat 
berkoordinasi dengan aparat pemerin¬ 
tahan setempat agar melaksanakan tin¬ 
dakan lebih lanjut seperti pemusnahan 
bangkai ikan tersebut agar tidak me¬ 
nimbulkan penyakit yang merugikan 
kesehatan masyarakat setempat... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 



Harapan Maluku ke Jokowi-Amin 

BACA DI HAL.04 


Bupati Minta Porsi Karyawan Inpex 


SAUMLAKI -Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH 
membuka kegiatan sosialisasi Penye¬ 
dia Barang dan Jasa dalam rangka 
mendukung Survei Pengembangan 
Lapangan Gas Abadi yang dilaksank- 
an oleh Satuan Kerja Khusus Pelak¬ 
sana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi Wilayah Papua dan 
Maluku (SKK Migas Pamalu) dan Pe¬ 


rusahaan Minyak dan Gas (Migas) asal 
Jepang, Inpex Corporation di Gedung 
Balai Pembinaan Umat (PBU) Sejahtera 
Saumlaki pada Rabu (16/10). 

Dalam kesempatan itu, Bupati Fatlo¬ 
lon mengungkapkan empat poin pent¬ 
ing yang menjadi penekanan pihaknya 
dalam menyambut proyek strategis 
nasional yang telah disampaikan oleh... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Pengukuhan Pengurus LPTQ Tanimbar 


SAUMLAKI - Bupati Kepulau¬ 
an Tanimbar, Petrus Fatlolon, 
SH., MH mengukuhkan pengurus 
Lembaga Pengembangan Tilawatil 
Qur’an (LPTQ) Tanimbar Periode 
2019 hingga 2024 di Aula Kemente- 
rian Agama Maluku Tenggara Barat 
(MTB) pada Rabu (16/10). 

Bupati mengucapkan terima kasih 
kepada para pengurus LPTQ peri¬ 
ode sebelumnya yang telah mem¬ 
berikan kontribusi besar untuk 


mengembangan umat muslim di Ta¬ 
nimbar dan mengatakan selain mampu 
membaca, mendalami dan mengamal... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Sekapur Sirih dari Rambo 

Masyarakat Tanimbar saat ini ban¬ 
yak mengeluh par dinas-dinas teknis 
yang seng pernah kasi tunjuk hasil par 
berdayakan masyarakat. Sebab ban¬ 
yak anggaran yang habis ternyata... 

BERSAMBUNG KE HAL.10 



Moa Lebih dari Selaru Inpex Libatkan Tanimbar 


BACA DI HAL.05 


BACA DI HAL.12 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
































02 


21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 


Pengabadian Jalan Salmon Joseph Lebitduan Oratmangun 


SAUMLAKI - Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., 
MH mengundang Duta Besar 
(Dubes) Republik Indonesia (RI) 
untuk China dan Mongolia, Drs. 
Djauhari Oratmangun hadiri da¬ 
lam acara pengabadian Nama Jalan 
S. J. Oratmangun di Kota Saumlaki 
pada Senin (14/10). 

Bupati Fatlolon mengatakan 
pemberian nama Alm. S. J. Orat¬ 
mangun di ruas jalan menuju Desa 
Olilit Lama, Kecamatan Tanimbar 
Selatan (Tansel) merupakan ben¬ 
tuk penghargaan, penghormatan 
dan apresiasi oleh Pemerintah 
Daerah (Pemda) Tanimbar kepa¬ 
da bupati pertama tersebut, yang 
merupakan tokoh pembangunan 
dan pemekaran Kabupaten Malu¬ 
ku Tenggara Barat (MTB) dari Ka¬ 
bupaten Maluku Tenggara (Malra) 
pada tahun 1999 lalu. “Almarhum 
S.J. Oratmangun adalah sebagai 
pahlawan daerah Karena itu ha¬ 
rus diabadikan melaui nama jalan 
dan patung yang akan kita bangun 
tahun depan. Ini dimaksudkan 
untuk menjadi satu catatan sejar¬ 
ah yang bekelanjutan untuk wajib 
mengetahui siapa bupati pertama 
dan siapa tokoh pembanguna dan 
pemekaran kabupaten,” kata dia. 

Apresiasi yang sama juga diung¬ 
kapkan oleh Wakil Bupati (Wabup) 



Agustinus Utuwaly, S.Sos, ia meng¬ 
utip kata Bung Karno bahwa bang¬ 
sa yang besar adalah bangsa yang 
menghargai jasa para pahlawan 
dan jangan sekali-kali melupakan 
sejarah. Menurutnya Alm. S. J. 
Oratmangun telah menoreh se¬ 


jarah dalam peletakan dasar pe¬ 
merintahan dan pembangunan di 
Bumi Duan Lolat. 

“Orang yang telah menoreh sejarah 
di negeri ini, peletak dasar pemerin¬ 
tahan, pembangunan dan pejuang 
bagi pemekaran ini patut kita hor¬ 


mati dan hargai. Karena itu sebagai 
generasi muda, mari kita berusaha 
menjadi peletak budaya supaya kita 
mengukir sejarah yang baik bagi 
negeri ini. Saya pun ucapkan terima 
kasih pak dubes dan keluarga besar 
atas kehadirannya,” paparnya. 

Sementara itu, Dubes Djauhari 
Oratmangun yang merupakan anak 
pertama dari Bupati pertama Ta¬ 
nimbar, Alm. Drs. Salmon Joseph 
Lebitduan Oratmangun itu mewaki¬ 
li keluarga besarnya memberikan 
ucapan terima kasih kepada Pemda 
dan seluruh masyarakat Tanimbar 
yang sudah memberikan apresia¬ 
si yang sebesar-besarnya terhadap 
karya kerja dari ayah dan ibunya. Ia 
pun berharap semoga penghargaan 
melalui nama jalan dan patung dari 
ayahnya yang akan dibangun terse¬ 
but dapat menggugah seluruh mas¬ 
yarakat untuk bersama-sama lagi 
bersinergi, bekerja sama dengan 
Pemda untuk membangun Tanim¬ 
bar yang lebih baik lagi. 

“Saya berterima kasih sekali atas 
nama keluarga besar Alm. S. J. 
Oratmangun atas penghargaan 
yang diberikan berupa apresiasi 
terhadap karya kerja yang telah 
dilakukan oleh ayah dan ibu kami, 
jadi kami semua dengan tulus hati 
menyampaikan terima kasih atas 
penghargaan ini,” tutup dia. (L02) 


Kapolsek Saumlaki Gelar Police Go To School’ 


SAUMLAKI - Bertempat di SMA 
Kristen Saumlaki,Kapolsek Ta¬ 
nimbar Selatan Iptu R. A. Bana 
S.Sos.,S.H,melaksanakan kegiatan 
Police Go To School padaRabu 
(16/10) pukul 07.30 WIT. 

Turut mendampingi Kapolsek Ta¬ 
nimbar Selatan dalam kegiatan Police 
Go To Scool PS. Kanit Binmas Polsek 
Tansel Bripka WAtajalim, Bhabinkam- 
tibmas Kelurahan Saumlaki Bripka 
RMalirmasele dan PS. Kasi Humas 
Polsek Tansel Brigpol Viktor Luturmas. 

Kegiatan kunjungan “Police go to 
School” oleh Kapolsek Tanimbar Sela¬ 
tan beserta Anggotanya dalam rangka 
mengajak masyarakat untuk bersama 
menjaga dan menciptakan situasi Kam¬ 
tibmas yang tetap aman menjelang Pe¬ 
lantikan Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih pada 20 Oktober 2019. 

Sementara itu dalam kegiatan ini, 
Kapolsek Tanimbar Selatan bertindak 
selaku Pengambil apel sekaligus memi¬ 
mpin apel pagi kepada para Siswa dan 


siswi serta para Guru SMA Kristen 
Saumlaki. 5 Poin arahan Kapolsek Ta¬ 
nimbar Selatan kepada para siswa siswi 
serta Guru SMA Kristen Saumlaki dian- 
taranya : Kesatu; kenakalan remaja,Bo¬ 
los Sekolah dan kegiatan tawuran antar 
Siswa yang marak terjadi akhir-akhir ini. 

Kedua, sebagai seorang pelajar yang 
Baik, agar selalu mematuhi peraturan 
Berlalu Lintas dijalan; Ketiga, Mem¬ 
berikan motifasi untuk para siswa 
dan siswi agar bersungguh-sungguh 
dalam menimba ilmu di bangku pen¬ 
didikan sebagai bekal untuk meraih 
masa depan sesuai dengan cita-cita. 

Keempat, mengajak para siswa 
dan guru agar tidak mudah percaya 
dan terprovokasi degan berita-beri¬ 
ta hoax sekaligus sebagai penyebar 
berita hoax yang dapat mempen- 
garui situasi kamtibmas. Kelima, 
Mengajak para guru dan siswa un¬ 
tuk membantu Polri bersama-sama 
menjaga dan memelihara situasi 
Kamtibmas yang tetap aman. (Mil) 


Pelni Imbau Warga Tanimbar Beli Tiket Lebih Awal 


SAUMLAKI - Kepala Kantor PT. 
Pelni Sub Cabang Saumlaki, Obed- 
nego Manuhuwa mengimbau kepa¬ 
da seluruh masyarakat untuk mer¬ 
encanakan perjalanan dan membeli 
tiket lebih awal karena per tanggal 1 
Agustus 2019 pihaknya telah mener¬ 
apkan kebijakan sistem tiket online 
‘satu tiket satu tempat tidur’ yang dis¬ 
esuaikan dengan kapasitas kapal. 

Berdasarkan pada kebijakan dari Ke- 
menterian Perhubungan dan merupakan 
komitmen jajaran PT. Pelni untuk mem¬ 
berikan pelayanan terbaik kepada mas¬ 
yarakat dalam hal kenyamanan dan kes¬ 
elamatan penumpang selama pelayaran. 

“Saya imbau kepara seluruh penumpang 


Pelni untuk membeli tiket jauh-jauh hari, 
jangan tunggu sampai kapal sudah tiba 
di pelabuhan baru beli tiket Itu yang kita 
hindari;’ imbau dia pada Kamis (3/10). 

Manuhuwa menambahkan bahwa 
pihaknya sendiri selalu memberikan 
pelayanan yang terbaik dengan menge¬ 
luarkan jadwal kapal setiap 1 bulan leb¬ 
ih awal dari keberangkatan agar terhin¬ 
dar dari berebut tempat tidur apalagi 
menggunakan jasa pihak yang mencari 
keuntungan. Ia juga meminta jika para 
penumpang menemukan ada pen¬ 
umpang lain yang menempati tempat 
tidur yang tidak sesuai di tiket, maka 
langsung saja melaporkan hal tersebut 
kepada pihak security kapal. (L02) 



59 ASN dan 17 Pelajar Terjaring Sweeping 


SAUMLAKI - Sebanyak 59 Apara¬ 
tur Sipil Negara (ASN) dan 17 pelajar 
di Kota Saumlaki, Kecamatan Tanim¬ 
bar Selatan (Tansel) terjaring sweping 
dalam rangka penegakan disiplin atau 
tertib jam kerja dan jam belajar yang 
dilakukan olen Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) pada Selasa (15/10). 

Menurut Kepala Satpol PP Tanim¬ 
bar, Cornelis Belay, S.Sos., M.Si kegia¬ 
tan tersebut digelar di tiga lokasi ber¬ 
beda yaitu di perempatan pertokoan 
Satos Saumlaki, perempatan Kantor 
Dinas Perhubungan Tanimbar dan 
Lokasi Pasar Omele Desa Sifnana 
dengan sasaran mencari para ASN 
yang berada di luar kantor saat jam 
kerja tanpa surat ijin dari Pimpinan 
dan para pelajar yang berada ai luar 
sekolah saat Jam pelajaran dan tanpa 
surat ijin dari sekolah. “Masih sangat 
banyak ASN dan pelajar yang ter¬ 
jaring sweping dan hampir sebagian 
besar ASN yang terjaring Sweping be¬ 
ralasan sedang menjemput anak di se¬ 
kolah dan belanja kebutuhan makan 
dan minum di pasar,” kata dia. 

Belay menjelaskan setelah itu ada 
beberapa tindakan yang dilakukan 
pihaknya, diantaranya para ASN di¬ 
minta untuk melengkapi data iden¬ 
titas diri untuk selanjutnya akan di¬ 
laporkan kepada pimpinan melalui 
dinas terkait dan kepada pelajar akan 
diberikan pembinaan dan membuat 
surat pernyataan, kemudian diantar 


ke Sekolahnya masing-masing. 

“Dasar hukum pelaksaan sweping 
adalah UU nomor 23 Tahun 2014 
tentang Perda, UU nomor 5 Tahun 
2014 tentang ASN, peraturan pemer¬ 
intah nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Satpol PP, Peraturan Pemerintah No¬ 
mor 23 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, Perda nomor 
26 Tahun 2013 tentang ketertiban 
umum dan Perbup MTB Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Disiplin Pega¬ 
wai Negeri Sipil dan Tenaga Kon¬ 
trak Daerah pada lingkup Pemda 
Kabupaten MTB,” paparnya. (L02) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


























TANIMBAR RAYA 


21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 


Kodim Saumlaki Bagi 


LERMATAN -Komando Distrik 
Militer (Kodim) 1507/Saumlaki di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku membagikan sem- 
bako kepada sebanyak 30 keluarga 
kurang mampu di Desa Lermatan, 
Kecamatan Tanimbar Selatan (Tan- 
sel) pada Sabtu (19/10). 

Menurut rilis media dari Dandim 
1507/Saumlaki, Letkol Inf Rahmad 
Saerodin, S.I.P bahwa kegiatan terse¬ 
but adalah kegiatan non fisik dari 
kegiatan Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) yang ke-106 Tahun 2019. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Bati 
Pers Kodim 1507/Saumlaki Peltu 
Martinus Bwariat, Serka Melki, Ser- 
ka Julfadli, Sertu Fitra dan sebanyak 
50 masyarakat desa tersebut. 

Selain itu, pekerjaan fisik di Desa 
Bomaki akan dikerjakan sebanyak 
6 Unit rumah dengan ukuran pan¬ 
jang 7 meter (m) dan lebar 5m ke¬ 
pada keluarga Salvatorus Batbual, 
Kasianus Fenanlampir, Agapitus 
Lamere, Alexsius Kelyaum, Yohanis 
Blia dan Maria Olinger. 

Pembuatan Jamban sebanyak 17 
unit dengan ukuran panjang 2m 
dan lebar l,5m kepada keluarga 
Wensislaus Fenanlampir, Mesianus 
Lamere, Yacob Laiyan, Firgibertus 


Gurumada, Simon Laiyan, Gabriel 
Saklaresy, Petrus Laiyan, Melanus 
Timpelaouan, Yohanis Watumla- 
war, Fransiskus Olinger, Fransiskus 
Lamere, Karel Saklaresy, Matheos 
Takandare, Markus Fasak, Kosmas 
Tubultenan, Fransiskus Saikmat 
dan Aselmus Ingnuan. Sedangkan 
pembuatan saluran drainase den¬ 
gan ukuran panjang 200m, lebar 
40cm dan tingga 50cm. 

Sementara untuk Desa Lermatan 
akan dibangun 8 unit rumah den¬ 
gan ukuran panjang 7m dan lebar 
5m di keluarga Yakob Takndarlele, 
Yusten Batlolone, Apolos Kilan- 
mase, Yusumina Emray, Efraim 
Batmetan, Nikolaus Maskikit, Naf- 
tali Kulalean dan Niko Maskikit. 

Pembuatan jambat sebanyak 10 
unit dengan ukuran panjang 2m dan 
lebar l,5m kepada keluarga Martin 
Takndarlele, Swingli Leliak, Adolof 
Batlayar, Wilhemus Songutman, 
Lambert Maskikit, Simon Maskikit, 
Niko Laratmase, Sarah Batlolone, 
Petrus Lelemase dan Alowisius Wa- 
tumlawar. Sedangkan pembuatan 
saluran drainase dengan panjang 
300m, lebar 40cm dan tinggi 50cm. 

Sebenarnya pagu anggaran untuk 
kegiatan musrenbang kecamatan 
dan panen tahunan serta program 


BRI Saumlaki Gelar Panen Hadiah Simpedes 



SAUMLAKI - Suasana meriah begi¬ 
tu terlihat dari berlangsungnya acara 
Panen Hadiah Simpedes (PHS) Semes- 
er I Tahun 2019 yang diselenggarakan 
oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Perse¬ 
ro (Tbk.) Kantor Cabang Saumlaki di 
pelataran Gedung Kesenian Jalan Po¬ 
ros, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan 
Tanimbar Selatan pada Sabtu (12/10). 

Puluhan hadiah menarik diundi 
sebagai bentuk apresiasi Bank BRI 
kepada para nasabahnya khususn¬ 
ya kepada nasabah Tabungan Sim¬ 
pedes. Pelaksaan PHS ini secara 
rutin dilaksanakan setiap 2 kali se¬ 
tahun, dan untuk periode kali ini 
merupakan kali yang ke - 13 BRI 
Kanca Saumlaki melaksanakan Pe¬ 
ngundian PHS. Hadiah hiburan 
yang diundi berupa 9 Unit Mes¬ 
in cuci merk Sharp, 8 Unit TV 28 
Inch merk LG, 7 Unit Kulkas 1 Pin¬ 
tu merk Sharp, 6 Unit TV 32 Inch 
Merk LG. 5 Unit Mesin Genset merk 
Yamaha, 4 Unit AC Merk Panason¬ 
ic. Selain Hadiah hadiah hiburan, 
diundi juga 6 hadiah Utama yaitu 
3 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 


piter Z, dan Hadiah Utama 1 Unit 
Sepeda Motor Yamaha Vixion. 

Pimpinan Cabang BRI Saumlaki, 
I Ketut Pastika dalam sambutannya 
menyampaikan kehadiran BRI di Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbar dihara¬ 
pkan dapat membantu masyarakat 
maupun Pemerintah Daerah (Pemda) 
untuk menunjang kegiatan ekonomi 
dan bisnis. “Kami akan selalu berusa¬ 
ha meningkatkan kualitas pelayanan 
demi kepuasan nasabah”, imbuhnya 

Kemeriahaan acara PHS BRI Kan¬ 
ca Saumlaki malam itu semakin 
terasa dengan penampilan Sanggar 
Tari Malisngorar yang turut mera¬ 
maikan acara tersebut. Berbagai 
tarian baik tradisional, kontempor¬ 
er, modern dan juga diisi oleh artis 
penyanyi sanggar Malisngorar ikut 
menghibur tamu undangan maupun 
masyarakat yang hadir malam itu. 

Hadiah Utama berupa 1 Unit Sepeda 
Motor Yamaha Vixion diraih oleh na¬ 
sabah BRI asal Unit Tiakur atas nama 
Yansen Jefleulawal dan diberikan se¬ 
cara simbolis kepada Muhadi Uma- 
sugi sebagai Asisten Manajer Bisnis 


Sembako di Lermatan 



pemberdayaan 
DPA itu seperti pendampingan 
penyelenggaraan musrenbang desa 
Rp76 juta tetapi yang dikasih hanya 
Rp 15 juta untuk dikelola. Kemudi¬ 
an pelaksanaan musyawarah ting¬ 
kat kecamatan Rp41.679.100 tetapi 
yang dikasih hanya Rp 10 juta dan 
pekerjaan di lapangan. 

Tiga kegiatan lain yang tidak jalan 
antara lain lomba RT terbaik ting- 


.250, panen 
tahunan dan gelar produk pember¬ 
dayaan masyarakat Rp 127.361.500, 
dan program pembentukan, pem¬ 
binaan dan pengembangan bungdes 
sekitar Rp8,180.500. 

“Kalau programnya tidak jalan dan an¬ 
ggarannya tidak dicairkan berarti ecara 
otomatis dikembalikan lagi ke kas daer¬ 
ah, tetapi dana seperti itu untuk tahun 
2019 masih cair; 5 tutup Dandim. (L02) 


Lanal Saumlaki Sambut Saka Bahari Sail Nias 


OLILIT - Pangkalan Angkatan Laut 
(Lanal) Saumlaki menggelar upacara 
penyambutan kontingen Saka Bahari 
Sail Nias IX Tahun 2019 pada Sabtu 
(19/10). Kegiatan itu dilaksanakan pada 
Senin (02/09) hingga Minggu (22/09) 
lalu dengan rute dari Jakarta, Sibolga, 
Nias, Lampung dan kembali ke Jakarta 
dengan menggunakan KRI Tanjung 
Kambani 971 dengan Peserta terdiri dari 
Saka Bahari Se-Indonesia, Bela Negara 
dan Kapal Pemuda Nusantara. 

Danlanal Saumlaki, Letkol Laut (P) 
Hartanto, M.Tr.Hanla dalam amanat¬ 
nya mengatakan bahwa kegiatan 
pelantara adalah agenda rutin dari 
Kementrian Kemaritiman dan kemen¬ 
trian lainnya dimana Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) 
menunjuk pangkalan TNI AL untuk 
menjaoi fasilitas dalam menyiapkan 
peserta pelantara dari tiap daerah un¬ 
tuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. 

“Kegiatan Pelantara adalah memajukan 
salah satu kegiatan untuk penerus gener¬ 
asi muda menjadi manusia mandiri yang 
sadar akan Jati diri mereka sebagai bangsa 
maritim adalah merupakan pokok aari 
konsep maritim yang merupakan salah satu 
poros maritim dunia” kata dia di Lapangan 
Apel Lanal Saumlaki, Jin. Slamet Riyadi 
No.01 Dusun Lakateru, Desa Olilit Raya, 
Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel). 

Hartanto pun berharap kepada 
seluruh peserta Pelantar Sail Nias IX 
untuk selalu tingkatkan budaya disiplin 
di sekolah maupun dalam pergaulan 
yang merupakan rumah dari setiap ke- 
oerhasilan tugas dan kunci dari keber¬ 
hasilan dalam hidup. 

“Jadilah agen-agen perubahan da¬ 
lam kedisiplinan dalam kehidupan 
kalian sehari hari. Sekali lagi untuk 
anak-anakku, adik-adikku anggota 
Saka Bahari Lanal Saumlaki yang saya 
cintai, jadilah agen-agen penerus untuk 
menularkan pola hidup disiplin. Jadilah 


virus yang mengatakan dan menular¬ 
kan budaya Disiplin,” harapnya. 

Sementara itu, salah satu peserta pe¬ 
lataran yang menjuarasi perlombaan tiup 
peluit TNI AL di kegiatan tersebut, Isaias 
Tefiutul dari Sekolah Menengah Atas 
(SMA) Budi Mulia Saumlaki mengakui 
bahwa kegiatan tersebut sangat memban¬ 
tunya untuk bersosialisasi dan memberi 
pengalaman hidup yang sangat berarti da¬ 
lam mengembangkan potensi dalam diri. 

Ia pun berharap keaktifannya di kegia¬ 
tan tersebut dapat mengantarkannya 
dalam meraih cita-cita yang luhur se¬ 
bagai putra daerah yang menjadi pra¬ 
jurit TNI AL yang unggul. ‘iCegiatan 
ini mendapat bimbingan dari AL dan 
banyak pelajaran tentang laut dan keba¬ 
harian, serta nilai-nilai kemandirian dan 
belajar disiplin. Harapan saya semoga 
di kegiatan pelataran berikutnya untuk 
adik-adik kita nanti, bisa mendapat per¬ 
hatian lebih dari pemda karena dengan 
ikut kegiatan ini merupakan salah satu 
bentuk promosi Tanimbar” ungkap dia. 

Kontingen Saka Bahari Lanal Saum¬ 
laki sendiri meraih 2 Piala Juara 1 dari 
perlombaan Tiup peluit TNI AL dan 
memasak hasil olahan laut dan satu 

enghargaan dari Dewan Saka Ba- 

ari Nasional dan Cindera Mata dari 
Kwarda Lampung serta telah lulus 
dalam setiap ujian dengan dibuktikan 
beberapa sertifikat dan penghargaan 
berupa Pin Brivet Pelantar IX. 

Para peserta Kontingen Saka Bahari 
Lanal Saumlaki, terdiri dari Serma Pom 
Deni irawan Susanto selaku pembina 
pendamping, Ayu Pascalinda Kundre, 
Charlene Sarah A. Nara, Petrus K.Sam- 
uel.J Manggala, H. Jafar dan Rahmad 
dari SMA Negeri 1 Tanimbar Selatan 
(Tansel). Henrika metantomwate, Mar- 
tina Laritmas, Mathilda D. Samponu 
dan Isaias Teffutul dari SMA Budi 
Mulia Saumlaki serta Yusuf Oratman- 
gun dari SMK Negeri 1 Tansel.(L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















04 ffeLelemuku 


21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Harapan Legislator Maluku untuk Jokowi - Amin 

Vj n mm 



AMBON - Legislator dari Maluku, 
yang kini duduk di DPR RI, Hendrik 
Lewerissa, mengungkapkan harapan 
besarnya bagi Presiden dan Wakil 
Presiden Republik Indonesia Joko 
Widodo - Maaruf Amin, yang baru 
saja dilantik, Minggu (20/10) di Ge¬ 
dung Rakyat DPR - MPR RI. 

Ia katakan, semoga dalam masa 
kepemimpinan lima tahun kedepan, 
Jokowi - Amin, bisa merancang pro¬ 
gram-program pembangunan yang 
dapat membawa rakyat dan negara 
Indonesia ke arah yang lebih baik. 
Program pembangunan yang diran¬ 
cang haruslah realistis dan dapat 
dilaksanakan serta bersentuhan 
langsung dengan kepentingan mas¬ 
yarakat. 

Berbicara Maluku, dari sisi kepent¬ 
ingan, yang paling mendesak saat ini 
adalah pentingnya perhatian pemer¬ 
intah terhadap korban terdampak 
langsung gempa, pada tiga wilayah 
yakni Kota Ambon, Kabupaten Malu¬ 
ku Tenggah dan Seram Bagian Barat. 

“Saya harapkan juga masyarakat 
yang mengalami dampak tidak 
langsung dan mengungsikan diri dan 
keluarga mereka ke daerah dataran 


yang lebih tinggi di hutan hutan dan 
di gunung gunung karena ketakutan, 
gelisah dan cemas, mereka juga harus 
dibantu oleh pemerintah baik pemer¬ 
intah pusat maupun pemerintah di 
daerah,” tandasnya di gedung parle¬ 
men. 

Lanjut Lewerissa, beberapa program 
pembangunan yang belum terealisir 
dalam masa kepemimpinan Presi¬ 


den Jokowi, di periode pertama ha¬ 
rus dapat diselesaikan dalam periode 
kedua ini. 

“Khusus terkait janji Pemerintah Pu¬ 
sat bagi Maluku yaitu jadikan Maluku 
sebagai lumbung ikan nasional harus 
segera direalisasikan karena sudah 
terlalu lama rakyat dan pemerintah 
daerah menunggu LIN itu menjadi 
kenyataan,” ujar Legislator Partai Ger- 


indra ini.. 

Selain itu hal yang harus diperhatika 
dan bisa direalisasi, adalah persoalan 
pembangunan infrastruktur untuk 
meningkatkan konektifitas wilayah 
antar pulau-pulau di Maluku juga ha¬ 
rus mendapat perhatian serius pemer¬ 
intah pusat. 

“Kita harap Presiden Jokowi harus 
memperlakukan Maluku sebagai 
provinsi kepulauan meskipun payung 
hukumnya belum ada. Harus mem¬ 
beri perhatian khusus dari sisi angga¬ 
ran kepada Maluku jika tidak maka 
Maluku akan terus tertinggal diband¬ 
ingkan dengan Provinsi lainnya di 
tanah air. Maluku harus berdiri sama 
tinggi dan duduk sama rendah den¬ 
gan provinsi lainnya di Republik ini,” 
tegasnya. 

Hal itu perluh ditegaskanya, lantaran 
dengan anggaran yang memadai, 
Lewerissa yakin Maluku akan dipacu 
untuk mengejar ketertinggalannya 
baik dalam bidang pembangunan 
maupun di bidang pelayanan mas¬ 
yarakat. 

“Angka kemiskinan yang tinggi di 
Maluku hanya bisa ditekan jika terse¬ 
dia lapangan pekerjaan yang cukup. 


Aparat Gagalkan Penyeludupan Merkuri 


Bupati MBD Ajak Koperasi Berkembang 


AMBON - 2 aparat TNI yakni Ser- 
ka Yance, anggota Kodim 1504/ 02 
Sirimau dan Pratu Firman anggota 
Marinir Yonmarhan Lan IX Lan- 
tamal IX/Ambon berhasil meng¬ 
gagalkan penyelundupan cairan 
berbahaya merkuri di pintu masuk 
Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Am¬ 
bon pada Minggu (20/10) pagi. 

Menurut rilis Pendam Pattimura, 
kedua anggota itu mendapati tas yang 
berisikan Air Raksa atau Mercury se¬ 
banyak 75Kg yang di kemas di dalam 
10 botol mineral ukuran 600 Ml yang 
dibawah oleh pelaku dengan menggu¬ 
nakan 2 Tas punggung warna hitam 
dan 1 buah tas samping warna loreng. 

“Rencananya bahan berbahaya terse¬ 
but hendak dibawa menggunakan 
kapal Minggu pagi (20/10) dari pela¬ 
buhan Yos Sudarso Ambon menuju 
Surabaya untuk diperdagangkan. 
Namun berkat kesigapan dan keje¬ 
lian aparat TNI yang berjaga, rencana 
menyelundupkan cairan berbahaya 
yang berbahan dasar batu sinabar ber¬ 
hasil digagalkan,” tulis rilis tersebut. 

Aparat TNI yang berjaga berhasil men¬ 
gamankan dua orang yang diduga se¬ 
bagai pemilik barang atas nama Mansur 
Rahantan(28) warga Dusun Ani, Lokki, 
Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Se- 


JAKARTA - Walikota Ambon, Rich- 
ard Louhenapessy mengaku dirinya 
terharu saat menghadiri acara Donasi 
Untuk Maluku yang digelar Pemu- 
da-Pemudi Maluku, Jumat (18/10). 

Acara Donasi bertajuk Hela Ba- 
sudara ini diprakarsai oleh Glenn 
Fredly dengan mengambil tempat di 
Gedung M-Bloc wilayah Blok-M Ja¬ 
karta Selatan. “Hal tersebut membuat 
saya sebagai bagian dari masyarakat 
Maluku, merasa sangat terharu dan 
sangat bersyukur atas terselenggara¬ 
nya acara Donasi disaat ini,” kata dia. 

Diakui peristiwa gempa bumi yang 
terjadi di Maluku, khususnya di 


ram Bagian Barat (SBB) dan La Mumin 
(25) warga Tanah Merah, Kecamatan 
Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat 
(SBB). Saat ini, dua orang tersebut serta 
barang bukti diamankan di Polsek KPYS 
Ambon untuk menjalani proses pemer¬ 
iksaan lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, 
tersangka mengaku barang tersebut 
diperoleh dan dibeli dari Desa Iha, 
Kampung Hulung, Kab. Seram Ba¬ 
gian Barat, dengan harga perkilo Rp. 
Rp330.000. Tersangka juga menam¬ 
bahkan bahwa Air Raksa tersebut 
akan dibawa ke Surabaya kepada seo¬ 
rang laki-laki yang biasa di panggil 
Bpk. Haji guna diperjual belikan. 

Komandan Kodim 1504/Ambon Kol 
Kav Cecep Tendi Sutandi membenarkan 
tentang kejadian Penyelundupan Mer¬ 
cury tersebut. Sekitar pukul pukul 07.50 
WIT, saat salah satu anggotanya dan 
anggota TNI AL berjaga di pintu masuk 
Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Ambon. 

“Keduanya merasa curiga den¬ 
gan gerak gerik calon penumpang 
tersebut saat hendak naik menuju 
ke atas kapal. Pratu Firman me¬ 
manggil salah seorang keduanya 
dan langsung memeriksa tas mer¬ 
eka sehingga didapati barang buk¬ 
ti tersebut,” jelas Dandim. (M01) 


wilayah Ambon, Seram Bagian Barat 
dan Maluku Tengah adalah merupa¬ 
kan peristiwa yang unik dan spesifik. 
“Hingga malam ini, tercatat sudah 
1667 kali gempa terjadi di Maluku 
dengan 187 kali gempa terasa. Kare¬ 
na menurut catatan BNPB RI, tidak 
pernah ada fenomena seperti ini di 
Indonesia,” aku Walikota. 

Menurut Glenn Fredly sebagai pem¬ 
rakarsa acara Donasi untuk Maluku, 
hasil penjualan tiket Music Performance 
yang kemudian akan disumbangkan 
adalah wujud kepedulian dari para mu¬ 
sisi terhadap peristiwa yang menimpa 
masyarakat yang ada di Maluku. (K02) 


TLAKUR - Bupati Maluku Barat 
Daya (MBD), Benyamin Th. Noach, 
S.T., bertempat di Cafe & Resto Koli 
Tiakur, membuka dengan resmi ke¬ 
giatan Pelatihan Manajemen Penge¬ 
lolaan Koperasi/KUD yang dirang¬ 
kaikan dengan penyerahan bantuan 
dana bergulir kepada Koperasi UKM 
Dusun Upinyor sebesar Rp.20.000.000 
dan CV. Cipta Karya Nusantara sebe¬ 
sar Rp.50.000.000, pada Rabu (16/10). 

Kegiatan ini dilangsungkan se¬ 
lama sehari oleh Dinas Perindus¬ 
trian, Perdagangan, Koperasi dan 
UMKM MBD yang diikuti oleh pe¬ 
serta masing masing Pengurus dan 
Anggota Koperasi dari Kecamatan 
Moa Lakor, Kecamatan Letti, dan 
Kecamatan PP. Terselatan. 

Hadir dalam acara ini antara lain 
Pimpinan DPRD MBD, Sekda MBD, 
Unsur Forkopimda Kabupaten MBD, 
Pejabat TNI/Polri, Assisten Bidang 
Pemerintahan Setda Kabupaten 
MBD, Para Pimpinan OPD MBD 
beserta ASN, tokoh agama serta un¬ 
dangan lainnya yang berkenan hadir. 

Dalam sambutannya, bupati men¬ 
gapresiasi perkembangan Kopera¬ 
si di MBD, “Saya berterima kasih 
bahwa di MBD masih ada Koper¬ 
asi, Koperasi masih hidup di MBD, 
akhir akhir ini orang lebih cend¬ 
erung berpikir individual, beru¬ 
saha individual, padahal Undang 
Undang Dasar 1945 menginginkan 
Badan Usaha yang cocok di Indo¬ 
nesia adalah Koperasi, karena 
azasnya kekeluargaan dan gotong 
royong, demokrasi ekonomi kita 
adalah demokrasi ekonomi Pan¬ 
casila, demokrasi ekonomi yang 
jiwanya adalah kekeluargaan dan 
gotong royong”, kata dia. 

Menurut Bupati, pengurus kop¬ 
erasi harus memiliki kemampuan 
manejerial yang cukup untuk men¬ 
gelola sumber daya, baik sumber 
daya alam, sumber daya manusia, 
serta sumber daya lain yang dimii- 


ki oleh koperasi untuk peningkatan 
pendapatan koperasi. 

Sementara itu menyoal bantuan 
dana bergulir yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah, menurut Bupa¬ 
ti bahwa pada prinsipnya Anggaran 
pemda terbatas, sehingga bantuan 
tersebut harus dimanfaatkan sebaik 
mungkin, “Filosofinya, anggaran 
pemerintah terbatas, oleh karena itu 
yang menerima bantuan itu harus 
bersyukur, caranya bersyukur adalah 
dengan bekerja keras, menghasilkan 
untung, sehingga bantuan modal 
yang diberikan bisa balik lagi, dan 
bisa digulirkan lagi kepada peneri¬ 
ma yang lain, ini namanya semangat 
kekeluargaan dan gotong royong. ini 
bukan momen suka tidak suka, tapi 
memang ini kewajiban pemerintah 
untuk melihat rakyat, tetapi sebali¬ 
knya rakyat juga harus bisa melihat 
dirinya, dengan cara mensyuku¬ 
ri bantuan itu dengan upaya kerja 
keras, sehingga dapat melipatganda¬ 
kan laba” kata Bupati. 

Lebih lanjut, menurut Bupati, ban¬ 
tuan yang diberikan Pemerintah itu 
tidak hanya bantuan modal berupa 
uang, tapi juga bantuan dalam bentuk 
lainnya. “Bantuan pemerintah itu 
tidak hanya uang, seperti kegia¬ 
tan hari ini juga bantuan, bantuan 
ilmu, manfaatkan ilmunya, prak- 
tekan ilmunya agar berguna bagi 
kalian. Pemerintah ingin rakyat 
sejahtera lewat seluruh aktivitas 
ekonomi, kita gerakan supaya ada 
peningkatan kesejahteraan, petani 
ada koperasi, nelayan ada koperasi, 
badan usaha koperasi ini menga¬ 
kui orang, bukan uang, yang kaya 
dan miskin bisa duduk bersama 
punya hak suara yang sama, Saya 
inginkan Koperasi di MBD men¬ 
jadi besar, bisa melakukan perda¬ 
gangan besar, bisa jadi agen besar, 
semoga pelatihan ini bermanfaat 
bagi peningkatan kesejahteraan 
rakyat MBD,” pungkas dia. (K07) 


Walikota Terharu Terima Donasi di Jakarta 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










MALUKU RAYA 


21 OKTOBER-27 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - OKTOBER 2019 


05 g&Lelemuku 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 

HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 

1 

KM SIRIMAU 

RABU 

16 Oktober 

10.00 WIT 

16 Oktober 

22.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 


SABTU 

28 September 

23.00 WIT 

29 Oktober 

02.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 

SABTU 

26 Oktober 

01.00 WIT 

26 Oktober 

03.00 WIT 

2 

KM LEUSER 

RABU 

25 September 

06.00 WIT 

25 September 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 


RABU 

23 Oktober 

06.00 WIT 

23 Oktober 

08.00 WIT 

SABTU 

05 Oktober 

12.00 WIT 

05 Oktober 

15.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 

SABTU 

02 November 

12.00 WIT 

02 NovembeH^kOO WIT 

3 

KM PANGRANGO 


DOCKING 


DOCKING 


TEPA-MOA-KISAR (PP) 

DOCKING 


DOCKING 


DOCKING 

_ 

BANDA-AMBON 


Danlanud Pattimura Nilai Moa Lebih Strategis dari Selam 


TIAKUR - Bupati Maluku Barat 
Daya (MBD), Benyamin Th. Noach, 
S.T. pada Sabtu (12/10) menghadiri 
malam ramah tamah bersama Ko¬ 
mandan Pangkalan Udara (Dan¬ 
lanud) Pattimura Ambon Kolonel 
Pnb.Sapuan, S.Sos, M.Si. 

Hadir dalam acara ini antara lain 
Ketua DPRD Kabupaten MBD, Chau 
S.E.M. Petrusz, Ketua TP. PKK Ka¬ 
bupaten MBD Ny. Rely Noach, Un¬ 
sur Forkopimda Kabupaten MBD, 
Pejabat TNI/Polri, Para Pimpinan 
OPD (Organisasi Perangkat Daer¬ 
ah) Kabupaten MBD berserta ASN, 
tokoh agama serta undangan lainnya 
yang berkenan hadir di Kediaman 
resmi Bupati MBD - Tiakur. 

Setelah pembukaan, acara dilanjut¬ 
kan dengan sambutan Danlanud Pat¬ 


timura Kolonel Pnb. Sapuan, S.Sos,M. 
Si yang pada September 2019 lalu 
baru saja menempati pos barunya 
sebagai Komandan Pangkalan Udara 
TNI AU Pattimura di Ambon. 

“Saya pertama kali mendengar Pu¬ 
lau Moa waktu dilantik menjadi Dan¬ 
lanud membuat saya tertarik untuk 
datang ke sini, dan setelah saya cek 
di google ternyata Pulau Moa lebih 
strategis dari Pulau Selaru maupun 
Saumlaki dimana berbatasan dengan 
dengan dua negara sekaligus,” kata 
Sapuan dalam sambutannya. 

Danlanud juga menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada pemda 
MBD yang telah menyiapkan lahan 
seluas 20 hektare untuk pemban¬ 
gunan infrastruktur TNI AU yang 
tentunya akan dilaporkan Kepada 


Pimpinan TNI AU guna menjad¬ 
ikan Moa lebih maju lagi ke depan. 
Selain itu Danlanud juga menyam- 
pakan permohonan maaf karena 
kedatangannya di hari libur yang 
menyita waktu hadirin sekalian. 

Sementara itu dalam kesempatan 
yang sama, Bupati MBD Benyamin 
Th. Noah S.T dalam sambutannya 
atas nama pemerintah dan mas¬ 
yarakat MBD, selain menyampaikan 
ucapan selamat datang kepada 
Danlanud dan rombongan, Bupati 
juga mengutarakan keinginan atau 
harapan Pemerintah Kabupaten 
MBD kepada TNI AU agar bersama 
bersinergi membangun MBD. 

“Saya berharap dengan posisi Moa 
yang strategis, semoga menjadi per¬ 
timbangan utama TNI AU untuk 


dapat membantu memperpanjang 
Bandara Moa yang saat ini 1400 
m, bisa diperpanjang menjadi 2000 
m, ini penting untuk kepentingan 
pertahanan negara dan juga dapat 
meningkatkan pelayanan transpor¬ 
tasi udara bagi masyarakat,” kata 
Bupati dalam sambutannya. 

Bupati Juga menyampaikan uca¬ 
pan terima kasih kepada Danlanud 
yang telah meluangkan waktu untuk 
berkunjung di Kabupaten MBD khu¬ 
susnya di Pulau Moa dan bertatap 
muka bersama jajaran TNI/Polri ser¬ 
ta Pejabat sipil lainnya di Pulau Moa. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan 
penyerahan cendera mata dari Pemk- 
ab MBD kepada Danlanud dan diakh¬ 
iri dengan jamuan makan malam 
bersama undangan lainnya. (K07) 


Sosialisasi Penutupan Tanjung Batu Merah 


AMBON - Walikota Ambon Rich- 
ard Louhenapessy didampingi Ketua 
DPRD kota Ambon, Dandim 1504 
Ambon, Wakapolres Pulau Ambon 
dan PP Lease, MUI Kota Ambon, Per¬ 
wakilan Pengadilan Agama, Sekretaris 
Kota Ambon hari ini sabtu (19/10) 
lakukan pertemuan dengan Pekerja 
Seks Perempuan (PSP), Para Penga¬ 
suh dan Para pengusaha kecil untuk 
sampaikan rencana penutupan loka¬ 
lisasi Tanjung Batu Merah. 

Dikesempatan itu Walikota menjelas¬ 
kan bahwa rencana penutupan loka¬ 
lisasi telah mendapat dukungan dari 
Lembaga Keagamaan, TNI dan Polri, 
serta seluruh elemen masyarakat. Ke¬ 
bijakan penutupan lokalisasi menurut 
Walikota bukan kebijakan Pemkot 
Ambon semata, namun ini adalah ke¬ 
bijakan secara nasional. “Secara nasion¬ 
al ada sekitar 186 lokalisasi, dari jumlah 
itu tinggal 16 tempat yang belum ditut¬ 
up dan tahun ini Pemkot Ambon atas 
dukungan semua pihak akan menutup 
lokalisasi,” jelas Walikota. 

Dijelaskan bahwa, proses penut¬ 
upan lokalisasi akan mengedepankan 
kemanusiaan. Oleh tim teknis akan 
dilakukan pendataan serta pendamp¬ 
ingan dan dengan bantuan pemerin¬ 
tah pusat para PSP akan dikembalikan 
ke daerah asal masing-masing. 

Sementara untuk lingkungan yang 
terdampak secara ekonomi, Pemkot 
Ambon akan lakukan program pem¬ 
berdayaan ekonomi melalui usaha-us¬ 
aha yang konkrit. Walikota berharap 
November Lokalisasi tanjung batu 
merah sudah ditutup dan memberikan 
dampak positif bagi warga masyarakat. 

Wakapolres P Ambon dan PP Lease 
dikesempatan itu menyampaikan 
dukungan atas rencana Pemkot Am¬ 
bon menutup lokalisasi. 

Dijelaskan, ada kecenderungan ter¬ 
jadinya tindak kriminalitas yang tinggi 



kalisasi serta peredaran obat-obat ter¬ 
larang. Disampaikan pula bahwa dari 
27 tempat lokalisasi, PSP yang tadinya 
berjumlah 185 orang setelah dilakukan 
sosialisasi dan atas kesadaran maka 
jumlah PSP tersisa 100 orang. 

Hal yang sama disampaikan Dandim 
1504 Ambon atas rencana penutupan 
lokalisasi. “Kodim akan mendukung 
kebijakan Pemkot Ambon menutup 
lokalisasi karena apa yang dilakukan 
merupakan bagian dari ketahanan 
wilayah,” tegas Dandim. 

Sementara itu ketua DPRD Kota 
Ambon sampaikan dengan ditut¬ 
upnya lokalisasi hidup kita tidak ber¬ 
henti sampai disini, masih banyak 
pekerjaan yang baik. 

Ketua DPRD Kota Ambon meminta 
Pemkot Ambon agar tetap memberi 
perhatian kepada PSP berupa pem¬ 
bekalan keahlian dan selanjutnya ha¬ 
rus melakukan razia pada semua hotel 
melati sehingga Ambon benar-benar 
menjadi kota yang Religius. 

Ketua MUI Kota Ambon dikesempa¬ 
tan yang sama menjelaskan penutupan 
lokalisasi telah melalui berbagai kajian 
dari sejumlah organisasi Islam, TNI/ 
Polri dan didukung penuh elemen 
masyarakat. Dijelaskan bahwa MUI 
telah mengeluarkan fatwa tahun 2001 
nomor 287 tentang porno aksi dan 
pornografi. “Jika diperlukan MUI Kota 
Ambon siap membantu Pemkot Am¬ 
bon dalam hal memberikan penguatan 
spiritual keagamaan,” ungkapnya. (K02) 


Pemprov Percepat Penanganan Bencana 


AMBON - Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Maluku menggelar per¬ 
temuan bersama para kepala desa/raja 
pada wilayah yang terdampak ben¬ 
cana, untuk membicarakan percepa¬ 
tan penanganan bencana akibat gem¬ 
pa bumi yang melanda Pulau Ambon 
dan sekitarnya, 26 September 2019. 

Tiga wilayah yang menjadi daerah 
terdampak gempa bumi 6,8 mag- 
nitude ini adalah Kota Ambon, Ka¬ 
bupaten Maluku Tengah dan Seram 
Bagian Barat (SBB). Pembahasan per¬ 
cepatan ini terfokus pada penanganan 
pengungsi korban gempa yang hingga 
kini masih menempati sejumlah loka¬ 
si pengungsian di tiga daerah ini. 

Pertemuan yang digelar di ruang ra¬ 
pat lantai II Kantor Gubernur Maluku, 
Sabtu (12/10) itu, dipimpin langsung 
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) 
Maluku, Kasrul Selang. 

Sekda didampingi Kepala Badan 
Penaggulangan Bencana Daerah 
(BPBD), Farida Salampessy dan Kepa¬ 
la Seksi Data,Informasi BMKG Malu¬ 
ku, Andi Ashari, Danrem Kolonel Inf. 
Hartono dan Dandim Pulau Ambon, 
Letkol Kav Cecep Tendy Sutandi. 

Pada pertemuan itu berbagai masalah 
disampaikan berkaitan dengan persoa¬ 
lan air bersih dan pengadaan tenda. Se¬ 
lain itu, masalah yang berkaitan dengan 
kesehatan, dimana ada beberapa desa 
yang masih kurang pelayanan keseha¬ 
tan di barak-barak pengungsian. 

Pada kesempatan tersebut, Sekda ber¬ 
harap berbagai persoalan yang terjadi 
di lapangan untuk segera disampaikan. 
“Jadi kalau ada apa-apa cepat koordina¬ 
si sesuai dengan jenjangnya. Prosesnya 
dari bapak dusun ke bapa raja, bapa 
raja ke camat dan bapak camat naik ke 
atas dan seterusnya,” jelas Sekda, 

Dikatakan, berbagai informasi pasca 
penanganan bencana yang timbul di 
masyarakat sangat kompleks. Infor¬ 


masi yang berkembang di luar ini kan 
paling banyak. Ada yang bilang sudah 
dua minggu seng (tidak) dapat ber¬ 
as 1 butir pun. “Macam-macamlah. 
Jadi tugas katong sebagai aparat harus 
tanggap,” terang Sekda. 

Menurut Sekda, kondisi geografis 
Maluku yang rentan dengan bencana 
gempa bumi sudah menjadikan mas¬ 
yarakat Maluku harus menjadi tangguh. 
“Yang terpenting adalah bagaimana 
kita melakukan sosialisasi kepada mas¬ 
yarakat Sehingga harus dihadapi, ber¬ 
sahabat dengan kondisi alam seperti ini. 
Dan yang terpenting katong harus ber¬ 
muhasabah, introspeksi diri,” kata Sekda. 

Sekda juga menyampaikan, saat 
gempa terjadi Pemprov Maluku juga 
telah mengadakan rapat dengan 
pimpinan umat beragama, Ketua 
Sinode, Ketua Walubi, Ketua MUI 
beserta organisasi-organisasi lainnya 
guna membicarakan apa yang harus 
dilakukan. “Jadi informasi-informa¬ 
si terkait bencana akan disampaikan 
BMKG yang secara aktif di posko 
untuk menyampaikan himbau- 
an-himbauan. Jadi nantinya ada sms 
berantai yang akan dikerjasamakan 
dengan Telkomsel, sehingga SMS 
berupa informasi bisa langsung sam¬ 
pai ke masyarakat,” tandas dia. (P01) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






























21 OKTOBER-27 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Sambal Baba, Kuliner Menguntungkan dari Papua 


JAKARTA - Industri kuliner sema¬ 
kin naik daun. Meski saat ini pen¬ 
gusaha kuliner terus bermunculan, 
manisnya peluang bisnis makanan 
masih terbuka lebar dan banyak sisi 
yang dapat dieksplor. Berinovasi dan 
cermat melihat tren kuliner adalah 
salah satu kunci keberhasilan untuk 
terus melaju di industri ini. 

Pebisnis kuliner pun tak hanya mun¬ 
cul dari Pulau Jawa dan Sumatera, 
kini dari timur Indonesia pun mulai 
lahir sosok-sosok muda yang berge¬ 
lut dalam bisnis kuliner, salah satunya 
adalah Muhammad Yamin Rachman 
dengan produk Sambal BaBa. 

Pria berusia 33 tahun yang gemar 
kulineran ini ingin mengusung nama 
Papua dalam kancah bisnis kuliner, 
dan hal itu ia wujudkan lewat produk 
sambal tuna. Ia pun melihat bahwa 
potensi perikanan di kawasan Indo¬ 
nesia Timur sangat besar, khususnya 
ikan tuna. “Potensinya sangat besar, 
ikan Tuna yang dihasilkan pun kuali¬ 
tas grade A. Saya mendapat informasi 
dari Dinas Perikanan Provinsi Papua, 
bahwa potensi ikan Tuna tidak akan 
habis,” kata Yamin, Kamis (17/10). 

Mengolah penganan berbahan 
dasar ikan tuna, Yamin membutuh¬ 
kan suplai ikan dalam jumlah besar 
dan berkelanjutan. Untuk menjamin 
pasokan bahan dasar terus terpenuhi, 
ia berupaya menjalin relasi dengan 
nelayan lokal sebagai supplier. 

“Kami mengajak nelayan lokal 
dan penghasil Tuna Asar. Awaln¬ 
ya responnya kurang baik karena 
kami meminta dengan harga yang 
flat. Tetapi saat ini mereka tertar¬ 
ik dan kami memiliki beberapa 
proyek yang akan melibatkan para 
nelayan secara langsung dalam 
penjualan produk kami,” tuturnya. 

Ia mengakui berbisnis kuliner dengan 
bahan dasar yang bersumber dari alam 
memiliki tantangan tersendiri. Apala¬ 
gi secara geografis berada di wilayah 
timur Indonesia, sejumlah kendala 
seperti harga bahan baku yang fluk¬ 
tuatif serta terbatasnya ketersediaan 
bahan pendukung lainnya. Berbeda 
dengan Pulau Jawa dan Sumatera, di 
mana penunjang lain seperti packing 
wadah mudah ditemukan. “Tantan¬ 
gan pasti ada, mulai dari harga ko¬ 
moditi ikan, cabai dan bawang yang 
fluktuatif, kemudian pembuatan 
packaging yang baik tidak tersedia 
di Papua. Sehingga kami harus men¬ 
gambil di luar Papua dengan harga 
yang kurang bersahabat,” ungkapnya. 

Bermain bisnis di lini sambal pun 
memerlukan keberanian. Mengingat 
beragamnya jenis sambal botol yang 
beredar di pasaran, yang juga tum¬ 
buh dari berbagai UKM dan produk 
lain skala rumah tangga. Pun ketika 
menengok sosial media seperti Ins- 
tagram misalnya, aneka jenis sambal 
ditawarkan dan dipromosikan den¬ 
gan begitu apik. Meski begitu, Yamin 
tetap berusaha menciptakan pas¬ 
arnya sendiri. “Kami cukup berani 
mengambil segmen sambal, karena 
kami ingin menciptakan pasar kami 
sendiri dengan taste serta cita rasa 
nusantara, sehingga dapat diterima 
semua orang,” tukasnya. 

Yamin mengatakan, adanya un¬ 
sur kearifan lokal yang diwakilkan 


melalui Ikan Tuna Asar menjadi iden¬ 
titas tersendiri yang melekat dalam 
produk Sambal BaBa yang dirintisn¬ 


ya. Ia ingin mendorong Ikan Asar 
menjadi naik kelas, menjadi produk 
premium dengan kualitas baik den¬ 
gan mengolah omega 3 dan protein 
Ikan Tuna Asar dalam bentuk sambal. 

Saat ini Sambal BaBa yang telah 
diproduksi alumni Teknik Elektro 
Universitas Sains dan Teknologi Jay¬ 
apura ini memiliki sembilan varian 
sambal, yaitu Sambal BaBa Asar, 
Sambal BaBa ikan asin, Sambal BaBa 
Bawang, Sambal BaBa teri ijo, Sam¬ 
bal BaBa Roa, Sambal BaBa Terasi, 
Sambal BaBa Jahe rica, Sambal BaBa 
Cumi Asin, Dtuna (Rendang Ikan), 
dan Tuna Asar Istimewa (Bukan 
abon Biasa). Per bulannya bahkan 
menembus produksi hingga 2.000 
sampai 3.000 botol. “Sambal BaBa 
Ikan Asin sendiri merupakan per¬ 
paduan antara pedasnya cabai dan 
potongan ikan asin kakap. Produk ini 
populer sebagai salah satu bahan un¬ 
tuk membuat nasi goreng ikan asin, 
karena di dalamnya ada potongan 
ikan asin kakapnya. Sambal ikan asin 
ini pun punya 5 tingkat kepedasan,” 
kata Yamin. 

Selain itu tuna juga diolah dalam 
bentuk lain seperti DTuna (rendang 
ikan) yaitu konsep baru dalam me¬ 
nikmati rendang dalam bentuk ikan 
tuna asap khas Indonesia Timur. 
Ikan Tuna Asap dipadukan dengan 
aneka bumbu khas rendang, sangat 
nikmat dinikmati bersama keluarga 
dengan nasi panas. 

Sedangkan Tuna Asar Istimewa 
(Bukan Abos Biasa) merupakan Ikan 
Tuna asap yang dipadukan dengan 
bumbu dan diracik menjadi abon 
dengan aroma khas dari ikan tuna 
asap yang menggugah selera. Ia ingin 
lewat olahan sambal ini, masyarakat 
dapat menikmati sambal dengan 
cara praktis tanpa perlu menguleg. 

“Karena banyak orang yang ingin 
menikmati sambal tetapi malas un¬ 
tuk menguleg dan meraciknya. Maka 
dari itu hadirlah Sambal BaBa, mem¬ 


buat anda bisa menikmati sambal 
tanpa harus bersusah payah nguleg 
cabai,” kata Yamin. 


Ia pun melihat bahwa tren 
makanan siap saji masih dimi¬ 
nati. Dalam menikmati sambal 
tersebut Yamin merekomen¬ 
dasikan untuk memadukannya 
dengan nasi putih, singkong atau 
umbi-umbian, sebuah seni cara 
makan yang khas dari Papua. 

Dalam proses pemasaran produk 
sambal tersebut kini Yamin tak ha¬ 
nya mengandalkan promosi secara 
online, tetapi juga membuka pelu¬ 


ang lain untuk bermitra dalam ben¬ 
tuk B2B (Business to Business) sep¬ 
erti hotel, toko oleh-oleh, hingga ke 
perbankan dan Kemenag. “Beker- 
jasama dengan perbankan, Sambal 
BaBa ini sebagai bentuk souvenir 
untuk nasabah, sedangkan dengan 
Kemenag juga sebagai souvenir un¬ 
tuk haji,” tuturnya. 

Pria yang juga hobi memasak ingin 
menjadikan Sambal BaBa sebagai 
produk kuliner Papua yang bisa go 
nasional dan internasional, serta 
menjadi perusahaan kuliner per¬ 
tama yang memiliki produk yang 
mengangkat kearifan lokal Papua. 

Berkat visi inilah Muhammad 
Yamin Rachman akhirnya berhasil 
menjadi Kampiun Wirausaha Muda 
Mandiri (WMM) 2019 dari kategori 
Boga. Yamin mengatakan melalui 
prestasi ini ia berharap dapat 
menginspirasi generasi muda Pap¬ 
ua untuk berkarya. “Kemenangan 
ini untuk menginspirasi Pemuda 
Pemudi Papua untuk Berkarya. Di 
mana Bank Mandiri sudah men- 
support kita untuk menjadi entre- 
preneur handal, dan berharap in¬ 
dustri boga akan terus maju hingga 
kancah internasional,” ungkapnya. 

Baginya sebagai seorang wirausaha 
harus siap menghadapi tantangan, 
berani untuk memulai dan menco¬ 
ba, serta fokus dalam menjalankan 
usahanya. Yamin pun bercita-cita 
membangun lahan pertanian cabai 
dan bawang agar menurunkan in¬ 
flasi komoditi serta membuka lapa¬ 
ngan kerja baru. “Saya ingin mem¬ 
bantu para pelaku UMKM agar 
dapat maju dan menghasilkan pro¬ 
duk berkualitas skala nasional dan 
internasional,” tutupnya. (DTK) 







1 


7 

8 


4 




6 

3 




7 



4 


9 





s 


1 

5 




7 




9 




1 




4 




9 

5 


2 





5 


6 



2 




8 

6 




9 


6 

7 


3 





^ i _ i ^ 

| Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di seluruh dunia. | 

p Sangat menyenangkan untuk dimainkan, tetapi bisa rumit dan p 

| membingungkan pada awalnya. p 

| Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 | 

p ke dalam jaring-jaring 9><9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada p 

I angka yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. p 

I I___I I 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



































ANEKA RAGAM 


21 OKTOBER-27 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


KANGPHO t DRAMA 

Kangpho: Kangguru Pohon Mantet Emas | Drawa: Burung Cenderawasih 


Warna asli cenderawasih: 

Semangat, kehangatan, 
dan'kegembiraan 



Warna kulit: 

Kehangatan, persahabatan, 
dan cinta kasih 


Sayap, 
ekor, & jari; 
Simbol 

penyelenggaraan 
PON XX 
20 Okt 2020 


KANGPHO 


Ayo, dukung pekan ofahraga terbesar Indonesia 

—=— bareng Kangpho & Drawa! - 


Kolibri 



TEKA TEKI SILANG #013 

MENDATAR 

i 1. Ibukota Lebanon. 4. Bakar dalam bara. 7. Gaet; sangkut. 8. Stasiun TV j 
I berita di Jepang. 9. Hangat. 10. Ejaan yang disempurnakan. 11. Sebutan orang j 
: yang dihormati. 13. Tarian masyarakat Batak. 16. Pelat gramofon. 22. Orang j 
; penemu Benua Amerika. 25. Sembarangan; tanpa pola. 27. Batang lontar, j 
: 28. Tidak nyata. 29. Sudah lama hidup. 30. Tradisi. 31. Tempat penginapan j 
i semacam asrama. 32. Ambil; bawa. 

MENURUN 

: 1. Karangan bunga. 2. Hak tetap memiliki properti. 3. Sepak. 4. Kebulatan hati, j 
; 5. Irama lagu. 6. Bibit tanaman yang baru dan akan ditanam lagi di i 
i tempat lain. 12. Akar yang membesar pada tumbuhan. 14. Indeks biaya hidup, j 
; 15. Seni (Inggris). 17. Gulungan. 18. Nilai Ebtanas Murni. 19. Sedih hati, j 
i 20. Rumputtinggi yang membesar. 21. Kata tanya. 22. Menahan; tidakmenurunkan. i 
i 23. Ujung batang kelapa yang masih muda dan dapat dimakan. 24. Gentel; biji, j 
: 26. Sebutan bagi anak keempat atau berulang setiap berjumlah empat bagi mas- j 
; yarakat Bali. 


1 



2 


3 


4 


5 



6 


.• -V - 



■'V- ■ 






r '£'4^'p r &'3~ 


7 





3 




9 





'-y' -y' 

i~ r i--~ 

':■ ■' 

10 



•r ■ 

V 




jrl'rfc 

W-V'-- 

pfi 

%ry>ry> 


11 

12 



p-"A- 

- -r 

•_ 

-- •_ 

13 



14 


15 







'v :■ 


r' r"-: 



; .; 



16 


17 


18 ^ 



19 


20 


21 





&'£■*' 




■ • ■'- 

. c . 

■ v ' -■ 


■■V'-'Sr 



22 



23 


24 



r-Jy^Jv 

25 



26 


'• v 



- r , 

^ — 


T T 

!L~ 

27 



.yy 

: 

y -r'- 


28 




. .->■ 

29 




30 





\ 

V J fr> 

--i/ 

i- 


p' p- 




-'V 



^v>^5 

v' Z . . 


31 







32 




















FILOMINO #013 


i 




7 

1 

7 




2 

1 



4 

6 




4 



1 

2 




4 



1 

4 


1 





1 




6 


3 




1 

8 






5 


1 

5 




1 

5 


i 

6 


1 



4 

1 


4 

5 



2 

1 





1 






1 


3 

1 


1 

5 



1 

9 


1 

2 

1 



1 






11 


3 



Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


—Believe /t orATotA 



CRSATSV A 60 $><KJ£S&>, 

SwesmiO fo r Htze, 

WHCRE A 8Rit*-1i ’O-VE CAM R£MT 
A PKOEK6fONAL BRtDESMAtD 
ToR HSR WEPD1M& / 


9-25 


R 2019 RlfWey Entertainmont Inc. 


Olstrlbutod by Arx»r*ws McMcoi fof UFS. 


ICO 


Ripley’s-Percaya atau Tidak! 

“Jen Glantz membuat bisnis usaha penyewaan mempelai yang dapat menyewa 
seorang mempelai profesional untuk sebuah persta pernikahan” 

“Ruang bawah laut milik Jules di Key Largo, Florida menyediakan seorang penye¬ 
lam untuk mengantar pizza kepada para tamu yang tinggal 21 kaki dibawah 
permukaan laut.” 

“Harga tinta hitam dari printer HP lebih mahal dari darah.” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





















































































































08 £&Lelemuku 


Jokowi Terima 
Kunjungan Negara Sahabat 



Usai dilantik sebagai Presiden RI 
periode 2019-2024, Presiden Joko 
Widodo menerima kunjungan ke¬ 
hormatan sejumlah wakil presiden 
dan utusan khusus negara sahabat di 
Istana Merdeka, Jakarta, pada Ming¬ 
gu, 20 Oktober 2019. Para delegasi 
negara sahabat tersebut sebelumnya 
turut menghadiri pelantikan presi¬ 
den di Gedung Nusantara, Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Tamu negara yang berkunjung yai¬ 
tu Wakil Presiden Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT) Wang Qishan yang 
tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 
19.00 WIB. Usai berfoto bersama di 
Ruang Kredensial Istana Merdeka, 
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden 
RRT berbincang di Ruang Jepara. 

Setelahnya, secara berturut-turut 
Presiden Jokowi juga menerima 
kunjungan kehormatan Wakil Presi¬ 
den Vietnam Dang Thi Ngoc Thinh 
dan Wakil Presiden Myanmar Henry 
Van Thio. Tak hanya itu, sejumlah 
utusan khusus juga diterima Pres¬ 
iden Jokowi. Para utusan khusus 
yang diterima Presiden yaitu Utusan 
Khusus Presiden Korea Selatan Noh 
Young-min, Utusan Khusus Presiden 
Filipina Theodoro Locsin Jr, Utusan 
Khusus Perdana Menteri Jepang 
Nakayama Norihiro, Utusan Khu¬ 
sus Presiden Persatuan Emirat Arab 
Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan, 
dan Utusan Khusus Presiden Ameri¬ 
ka Serikat Elaine L. Chao. 

Untuk diketahui, pagi tadi Presiden 
Jokowi juga menerima kunjungan 
kehormatan dari para pemimpin 
negara-negara sahabat, yaitu Sultan 
Brunei Darussalam Hassanal Bolki- 
ah, Perdana Menteri Australia Scott 
Morrison, Perdana Menteri Republik 
Singapura Lee Hsien Loong, Perdana 
Menteri Kamboja Hun Sen, dan Raja 
Eswatini Mswati III. 

Para pemimpin negara-negara sa¬ 
habat tersebut memberikan ucapan 
selamat kepada Presiden Jokowi 
yang kembali dipercaya rakyat untuk 
memimpin Indonesia selama lima 
tahun ke depan. 

Turut mendampingi Presiden Joko¬ 
wi saat menyambut kunjungan ke¬ 
hormatan sejumlah delegasi negara 
sahabat yaitu Ibu Retno Marsudi dan 
Bapak Pratikno.. (R02) 


Felicity Huffman Jalani 
Hukuman Penjara 

Bintang serial TV “Desperate 
Housewives” Felicity Huffman, Sela¬ 
sa (15/10), melapor ke penjara feder¬ 
al di California untuk menjalani hu¬ 
kuman penjara selama 14 hari. 

Huffman divonis penjara setelah 
terbukti terlibat dalam skandal pe- 


21 OKTOBER-27 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


nipuan ujian masuk perguruan ting¬ 
gi. Skandal itu melibatkan sejum¬ 
lah orang tua kaya raya yang ingin 
anak-anak mereka masuk ke kam¬ 
pus-kampus elit di Amerika. 

Menurut kelompok TASC, suami 
Huffman, aktor terkenal William 
H. Macy, mengantarnya ke Federal 
Correctional Institution di Dublin, 
penjara khusus perempuan dengan 
tingkat keamanan rendah yang ter¬ 
letak di San Fransisco Bay Area. 

Penjara yang dijuluki media sebagai 
“Club Fed” itu masuk dalam daftar 
“10 Penjara Ternyaman di Amerika” 
versi majalah Forbes 2009. Di masa 
lalu penjara itu pernah menampung 
sejumlah tahanan terkenal, termasuk 
“Hollywood Madam” Heidi Fleiss. 

Menurut humas kelompok TASC 
yang menolak disebut namanya, 
begitu masuk penjara itu Huffman 
akan berbagi kamar dan toilet ter¬ 
buka dengan tiga narapidana lain. 
Huffman akan diperiksa sebanyak 
lima kali sehari, namun tetap memi¬ 
liki akses pada sebuah ruang olahra¬ 
ga, perpustakaan dan ruang TV. 

Juru bicara penjara itu, Sally Swarts, 
mengatakan ia tidak dapat mem¬ 
berikan rincian informasi tentang 
Huffman tetapi semua yang ada da¬ 
lam buku pedoman narapidana akan 
diberlakukan pada aktris itu. 

Associated Press mengutip Swarts 
mengatakan narapidana akan diberi 
celana berwarna khaki atau cokelat 
muda, blus dan t-shirt cokelat den¬ 
gan kartu nama yang harus melekat 
sepanjang waktu. Pada hari kerja 
para tahanan harus bangun pukul 
5.00 pagi dan sarapan pukul 5.30 
pagi. Seluruh ranjang sudah harus 
dirapikan pada pukul 6.00 pagi. 
Narapidana yang secara medis din¬ 
yatakan sehat akan dipekerjakan 
di layanan makanan, unit pemeli¬ 
haraan atau unit ketertiban. 

Felicity Huffman, yang berusia 56 
tahun, “siap menjalani hukuman 
penjara sebagaimana diputuskan 
hakim Indira Talwani sebagai salah 
satu hukuman yang diberlakukan 
atas tindakan Huffman” ujar kelom¬ 
pok TASC dalam pernyataannya, 
tanpa merinci lebih jauh. (VOA) 

IMF Nilai Ekonomi 
Dunia Melambat 

Perekonomian dunia melambat ke 
titik terendah sejak krisis keuangan 
global, karena perang dagang Ameri- 
ka-China, keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa dan berbagai faktor lain yang 
mengurangi kepercayaan pemodal dan 
investasi, kata Dana Moneter Internasi¬ 
onal atau IMF hari Selasa (15/10). 

IMF memperingatkan, masa depan 
tampak penuh risiko dan mendesak 
para pembuat kebijakan ekonomi 
supaya menyelesaikan secara damai 
berbagai sengketa dagang, karena 
tidak banyak cara yang tersedia un¬ 
tuk menangani krisis baru. “Karena 
adanya pelambatan ekonomi dan 
pemulihan yang belum pasti, pan¬ 
dangan global ke depan tentang per¬ 
ekonomian tetap rapuh,” kata kepala 
ekonomIMF, Gita Gopinath dalam 
kata pengantarnya tentang ramalan 
perekonomian yang paling baru. 

Dana Moneter Internasional tiap 
tiga bulan dalam tahun terakhir telah 
memangkas proyeksi pertumbuhan 
ekonomi tahun 2019, karena berbagai 


konflik perdagangan terus memburuk. 

IMF memangkas perkiraannya un¬ 
tuk pertumbuhan tahun ini menjadi 
tiga persen, turun dua per sepuluh 
persen. Laporan itu juga menurunk¬ 
an perkiraan pertumbuhan tahun 
depan menjadi 3,4 persen, atau 
turun seper-sepuluh persen. “Kalau 
pertumbuhan hanya tiga persen, maka 
para pembuat kebijakan ekonomi 
tidak bisa membuat kesalahan apap¬ 
un, dan perlu segera menurunkan 
ketegangan perdagangan dan ketegan¬ 
gan geopolitik,” kata Gopinath lagi. 

Tapi ia menyambut kabar tentang 
adanya semacam gencatan senjata 
dalam perang dagang Amerika-Chi- 
na yang diumumkan di Washington 
minggu lalu. “Kami menyambut 
langkah-langkah untuk mengurangi 
ketegangan, dan pencabutan berb¬ 
agai kenaikan tarif impor, karena 
ini akan menciptakan penyelesaian 
jangka panjang yang komprehensif, 
kata Gopinath kepada wartawan. 

Perang dagang Amerika-China saja 
diperkirakan akan menurunkan per¬ 
tumbuhan ekonomi dunia dengan 
0,8 persen tahun depan, kata laporan 
IMF itu. (VOA) 

Lebron James Tanggapi 
Ketegangan NBA-Cnina 

Bintang bola basket NBA Lebron 
James mengatakan ia yakin pet¬ 
inggi klab Houston Rockets tidak 
mempertimbangkan “konsekuen¬ 
si-konsekuensi” tindakannya sewak¬ 
tu ia mencuit dukungan bagi para 
demonstran prodemokrasi Hong 
Kong, yang memicu ketegangan an¬ 
tara NBA dan China. 

“Saya yakin GM Houston Daryl 
Morey tidak mengetahui situasi yang 
ada,” kata James kepada wartawan 
hari Senin (14/10). “Begitu banyak 
orang yang dapat dirugikan, bukan 
hanya secara finansial, tetapi juga 
secara emosional, fisik, spiritual. Ya, 
kita memang memiliki kebebasan 
berbicara, tetapi akan ada banyak hal 
negatif juga karena hal tersebut.” 

Bintang Los Angeles Lakers itu 
menulis cuitan untuk mengklarifikasi 
pernyataannya. “Izinkan saya men¬ 
jelaskan kekacauan ini. Saya tidak 
percaya ada pertimbangan mengenai 



konsekuensi dan implikasi cuitan. Saya 
tidak membahas isinya. Yang lainnya 
dapat membahas tentang itu,” tulisnya. 

“Tim saya dan liga ini melewati pe¬ 
kan yang sulit. Saya pikir orang ha¬ 
rus memahami bagaimana dampak 
cuitan atau pernyataan bagi orang 
lain. Dan saya percaya tidak seorang- 
pun yang berhenti dan memikirkan 
apa yang bakal terjadi. Seharusnya 
menunggu sepekan sebelum mengi¬ 
rimkannya,” lanjutnya. 

Kontroversi dimulai sewaktu Gen¬ 


eral Manager Houston Rockets, 
Daryl Morey, mencuit gambar yang 
berbunyi “Berjuang bagi Kebebasan. 
Bersatu dengan Hong Kong.” Morey 
telah menghapus cuitan itu tetapi 
tanggapan perusahaan-perusahaan 
dan masyarakat Tiongkok sangat 
cepat. Banyak yang memutuskan 
hubungan dengan the Rockets, salah 
satu tim paling populer di Tiongkok 
berkat mantan pemainnya yang ber¬ 
asal dari negara itu, Yao Ming. 

NBA menyatakan penyesalan atas 
cuitan itu tetapi banyak politisi AS 
yang mendesak NBA agar meng¬ 
hormati kebebasan menyatakan 
pendapat dari pegawainya.(VOA) 

200 Juta Balita di Dunia 
Kurang Gizi 

Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) 
mengatakan sepertiga balita di 
seluruh dunia, yang totalnya seki¬ 
tar 200 juta orang, kurang gizi atau 
kelebihan berat badan, sehingga 
mengganggu potensi maksimal un¬ 
tuk tumbuh dan berkembang. 

UNICEF menambahkan hampir 
dua per tiga anak berusia enam bu¬ 
lan hingga dua tahun tidak mendapat 
makanan yang mendukung tubuh 
dan otak mereka untuk tumbuh pesat. 

Dalam laporan tahunan yang dirilis 
hari Selasa (15/10), UNICEF meng¬ 
ingatkan bahwa praktik memberikan 
makanan dan makan secara buruk 
berawal dari hari-hari pertama ke¬ 
hidupan seorang anak. Semakin ber¬ 
tambah usia, UNICEF mengatakan 
"paparan makanan tidak sehat pada 
anak menjadi mengkhawatirkan.” 

Direktur Eksekutif UNICEF Henri- 
etta Fore mengatakan “terlepas dari 
semua kemajuan teknologi dalam be¬ 
berapa puluh tahun terakhir ini, kita 
telah kehilangan fakta paling dasar 
yaitu jika anak makan makanan tidak 
bergizi, mereka tidak akan memiliki 
kesehatan yang baik. (VOA) 

3 Ekonom Menangkan 
Hadiah Nobel 

Tiga ekonom telah memenangkan 
Hadiah Nobel Ekonomi dalam upaya 
mereka untuk membantu mengata¬ 
si kemiskinan global. Akademi Ilmu 
Pengetahuan Kerajaan Swedia mengu¬ 
mumkan pada hari Senin (14/10), pi¬ 
haknya memberikan hadiah bergengsi 
itu kepada warga Amerika kelahiran 
India Abhijit Banerjee, warga Amerika 
keturunan Prancis Esther Duflo, dan 
warga Amerika Michael Kremer. Du¬ 
flo adalah wanita kedua yang pernah 
memenangkan hadiah ekonomi. 

Akademi itu mengatakan para 
ekonom tersebut memperkenal¬ 
kan pendekatan baru untuk men¬ 
cari cara terbaik guna memerangi 
kemiskinan, dengan fokus pada 
pertanyaan-pertanyaan sederhana, 
seperti bagaimana meningkatkan 
kesehatan anak atau pendidikan. 
“Sebagai hasil langsung dari salah 
satu studi mereka, lebih dari lima 
juta anak di India telah mendapat 
manfaat dari program bimbingan 
belajar yang efektif di sekolah. Con¬ 
toh lain adalah subsidi besar untuk 
perawatan kesehatan preventif yang 
telah diperkenalkan di banyak nega¬ 
ra,” kata akademi itu. 

Ketiga penerima penghargaan itu 
akan membagi rata hadiah uang se¬ 
besar AS$915.300. 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














ANTAR BANGSA 


21 OKTOBER-27 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Kajian mereka di pedalaman Kenya 
dan India, misalnya, mendapati bah¬ 
wa menyediakan lebih banyak buku- 
buku teks, makanan di sekolah dan 
guru tidak banyak membantu untuk 
mendorong siswa lebih rajin belajar. 

Menjadikan pekerjaan sekolah lebih 
relevan bagi siswa, bekerja sama dengan 
siswa yang paling membutuhkan dan 
meminta pertanggungjawaban guru 
dengan membuat kontrak jangka pendek, 
misalnya, jauh lebih efektif di negara-neg¬ 
ara di mana guru sering tidak hadir di 
sekolah. Program bimbingan yang dire¬ 
komendasikan ketiga pemenang Nobel 
itu telah memberi manfaat pada lima juta 
anak di India saja, demikian petikan per¬ 
nyataan akademi Nobel itu. 

Kremer dan dua mitranya 
mendapati bahwa dengan menye¬ 
diakan layanan kesehatan gratis 
dapat membuat perbedaan besar. 
Dalam kasus obat cacing, misal¬ 
nya. Hanya 18 persen orang tua 
yang memberi anak-anak mereka 
obat cacing untuk mengatasi infeksi 
parasit ketika mereka harus mem¬ 
bayar obat itu, meski harganya su¬ 
dah disubsidi, atau kurang dari satu 
dolar saja. Tetapi jumlah orang tua 
yang memberi obat cacing kepada 
anak-anak naik menjadi 75% ketika 
obat itu ketika dibagikan secara gra¬ 
tis. Badan Kesehatan Dunia WHO 
kini merekomendasikan agar obat 
cacing didistribusikan secara gra¬ 
tis di daerah dengan tingkat infeksi 
cacing parasit yang tinggi. 

Banerjeen, Duflo dan Kremer 
mendapati bahwa vaksinasi bergerak 
(mobile-vaccination-clinics) di India 
meningkatkan secara dramatis imu¬ 
nisasi dibanding pusat kesehatan tra¬ 
disional yang sering tidak kekurangan 
karyawan. Tingkat imunisasi semakin 
meningkat ketika orang tua menerima 
sekantung lentil (sejenis kacang-kacan- 
gan.red) sebagai bonus karena mem¬ 
vaksinasi anak-anak mereka. 

Banerjee dan Duflo, yang me¬ 
nikah sejak 2015, juga mendapati 
bahwa program kredit mikro, yang 
memberikan pinjaman kecil untuk 
mendorong orang miskin memu¬ 
lai bisnis, tidak banyak membantu 
orang miskin di Hyderabad, India. 
Kajian di Bosnia-Herzegovina, Ethi- 
opia, Maroko, Meksiko dan Mongo¬ 
lia menghasilkan temuan serupa. 

Meskipun ada kemajuan besar, 
kemiskinan global masih menjadi 
tantangan besar. Lebih dari 700 juta 
orang hidup dalam kemiskinan ek¬ 
strem. Lima juta anak meninggal 
sebelum usia lima tahun, seringkah 
akibat penyakit-penyakit yang sebe¬ 
narnya dapat dicegah atau disem¬ 
buhkan dengan mudah dan murah. 
Separuh dari anak-anak di dun¬ 
ia meninggalkan bangku sekolah 
tanpa keterampilan baca tulis dan 
matematika dasar. (VOA) 

Polisi Amankan Pelaku 
Makar Aksi Mujahid 212 

Bersamaan dengan pelantikan 
Presiden dan Wakil Presiden 2019 
- 2024, Aparat Kepolisian berhasil 
mengamankan seorang pria terdu¬ 
ga pelaku makar di Kavling Agraris, 
Jalan Melon, Nomor 10, RT 03 RW 
26, Kelurahan Kayuringin Jaya, Ke¬ 
camatan Bekasi Selatan, Kota Beka¬ 
si, Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada 
Minggu (20/10). 


Berdasarkan data yang dihimpun, 
terduga Pelaku Makar tersebut itu 
bernama Ahmad Birawan. Ia di¬ 
tangkap diduga masih adanya ket¬ 
erkaitan dengan tersangka dosen 
nonaktif Institut Pertanian Bogor 
(IPB) Abdul Basith yang merakit 
bom molotov untuk aksi Mujahid 
212 pada, Sabtu (28/09) lalu. 

“Penangkapan tersebut terjadi 
pada pukul 06.10 WIB. Kejadian¬ 
nya begitu cepat dan satu orang 
langsung dibawa petugas,” terang 
Ketua RT 03, Nyoman Adiwirawan. 

Sebelum penangkapan, Ketua RT 
03 menjelaskan, sudah dihubungi 
aparat Densus 88 sekitar pukul 05.40 
WIB. Namun, karena ada pengajian, 
dia tidak langsung datang ke lokasi 
dan beberapa menit kemudian dia 
melihat Ahmad sudah diborgol. 

Kepala Unit Bismapol Kepolisian 
Sektor Bekasi Selatan Inspektur Poli¬ 
si Satu Puji Astuti membenarkan 
kabar penangkapan itu. Namun dia 
belum mengetahui detail kasus yang 
ditangani. “Penangkapan ada dan di¬ 
tangani langsung oleh Densus. Kami 
hanya melakukan pendampingan,” 
tutup Iptu Puju Astuti. (M 13) 

Tips Belajar Online 
Sambil Menghasilkan Uang 

Sejumlah remaja di Inggris me¬ 
manfaatkan media sosial untuk 
menghasilkan uang dengan cara 
yang unik, yaitu membuat video 
tentang mereka sendiri saat belajar. 
Tidak saja menghasilkan pendapa¬ 
tan, mereka kini dianggap sebagai 
selebritas media sosial. 

Jade Bowler, Ruby Granger, Jack 
Edwards dan Eve Cornwell terma¬ 
suk remaja yang sukses sebagai seo¬ 
rang studytubers. Aksi mereka saat 
belajar disaksikan jutaan kali lewat 
YouTube oleh pengikutnya. 

Lewat video tersebut, mereka mem¬ 
bagikan tips tentang mengerjakan 
PR dan produktivitas belajar bagi 
sesama remaja yang mengalami situ¬ 
asi yang sama. Seperti halnya seorang 
pesohor, masing-masing mereka juga 
memiliki seorang manajer. 

Jade Bowler, yang menggunakan 
nama “Unjaded Jade” dalam You¬ 
Tube, memiliki 360 ribu pengikut. Ia 
membuat video Study With Me yang 
memperlihatkan dia belajar selama 
dua jam penuh. Sejak tahun 2017, 
Bowler telah membuat ratusan video 
yang memberikan tips proses belajar. 

Sedangkan Ruby Granger membuat 
video yang memperlihatkan ia sedang 
belajar matematika, mengerjakan tu¬ 
gas kimia, memperbaiki tugas Bahasa 
Inggris dan mengerjakan karangan 
Filsafat, semuanya sebelum sarapan. 

Izzy Siddall, 16 tahun, menga¬ 
takan, menonton Studytube mem¬ 
bantunya dalam melewati masa uji¬ 
an dan tidak merasa sendirian.“Saya 
baru saja menyelesaikan GCSE saya. 
Jadi menonton video revisi ini san¬ 
gat membantu saya dan mengurangi 
rasa kesendirian saya,” kata Izzy. 

Sementara Emily Hilson, 19 ta¬ 
hun, mengatakan, ia seolah-olah 
seperti mengenal mereka dan ingin 
tahu apakah mereka dapat menca¬ 
pai sasaran yang diinginkan. “Anda 
merasa seperti mengenal mereka. 
Anda ingin mengikuti mereka dan 
melihat apakah mereka mencapai 
tujuan mereka,” kata Emilu. 


Menurut sebuah studi baru yang 
dilakukan National Citizen Service 
atau NCS, 29 persen remaja mengakui 
studytubers memberi dukungan sosial 
bagi murid-murid yang merasa kese¬ 
pian. Sedangkan bagi sebagian orang 
tua, mereka merasa kuatir bahwa 
remaja mereka menghabiskan banyak 
waktu menonton YouTube diband¬ 
ingkan tayangan TV. Video-video itu 
mungkin digunakan sebagai alasan 
untuk tidak belajar (VOA) 

China Imbau AS 
Akhir Perang Dagang 

Pemerintah China mengimoau 
Amerika Serikat untuk merunding¬ 
kan penyelesaian masalah perang 
tarif antara kedua negara. Meski 
demikian, imbauan tersebut tidak 
memberikan indikasi mengenai 
langkah-langkah tambahan yang 
diinginkan Negara Tirai Bambu itu 
sebelum melaksanakan, apa yang 
dikatakan oleh Presiden Donald 
Trump adalah janji, untuk membeli 
produk pertanian Amerika senilai 
hingga AS$50 miliar 

Seorang juru bicara Kementerian 
Perdagangan, Gao Feng, hari Kamis 
(17/10) mengatakan bahwa mencapai 
“hasil secara bertahap” akan mengem¬ 
balikan kepercayaan bisnis dan mem¬ 
bantu menstabilkan ekonomi global. 

Jumat lalu, Trump sepakat untuk 
menunda rencana kenaikan tarif 
dan mengatakan Beijing akan mem¬ 
beli produk-produk ekspor Amer¬ 
ika. Namun, kedua pihak belum 
membuat kesepakatan di atas kertas. 

Gao tidak memberikan indikasi 
apakah Beijing menginginkan nego¬ 
siasi tambahan atau pencabutan tar¬ 
if hukuman yang sudah ada sebelum 
memulai pembelian. (VOA) 



Pembangunan Venue 
PON X3CSelesai 2019 

Badan Perencanaan dan Pemban¬ 
gunan Daerah (Bappeda) Papua me¬ 
mastikan tak ada lagi pembangunan 
venue atau pekerjaan yang sifatnya 
fisik untuk mempersiapkan pelaksa¬ 
naan PON XX 2020. 

APBD Induk 2020, hanya akan 
membiayai penyelenggaraan PON 
XX, melalui kepanjangan tangan pe¬ 
merintah provinsi, yakni Pengurus 
Besar (PB) PON dan KONI Papua. 

“Untuk PON 2020 fisik sudah ti¬ 
dak ada. Diselesaikan di 2019 baik 
APBD induk maupun APBD Peru¬ 
bahan. Sehingga dipastikan APBD 
2020 akan lebih banyak kita ang- 
garakan untuk penyelenggaraan 
PON saja. Nanti dananya dikelola 
PB PON dan KONI. Dimana KONI 
terkait TC atlet maupun bonus, lalu 
PB PON untuk pengadaan keperlu¬ 
an peralatan serta lainnya,” terang 


09 g&Lelemuku 


Kepala Bappeda Papua Yohanes 
Walilo di Jayapura, Jumat. 

Yohanes pada kesempatan itu me¬ 
minta instansi terkait untuk men¬ 
ganggarkan biaya pemeliharaan, yang 
belum nampak pada usulan dana 
penyelenggaraan PON. Sebab dikha¬ 
watirkan, sejumlah venue berpotensi 
mengalami kerusakan akibat cuaca, 
iklim maupun hal terkait lainnya. 

“Kan ada bangunan yang kita sele¬ 
saikan lalu dibiarkan selama enam 
bulan kemudian rusak atau catnya 
luntur sehingga tidak bisa digu¬ 
nakan. Makanya perlu ada biaya 
pemeliharaan.“Kemudian contoh 
lain di stadion Papua Bangkit kan 
ada kolam renang yang butuh bi¬ 
aya pemeliharaan karena air yang 
harus terus bersih termasuk kolam 
yang mesti dikuras dan lainnya. Ter¬ 
masuk rumput stadion yang dalam 
beberapa bulan kedepan jika tak 
dipelihara bisa rusak,” ujar ia. (P02) 

Pemkab Alor Ikut 
Festival Budaya Daerah 

Propinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT) merupakan daerah kepu- 
lauan yang memiliki keragaman 
seni dan budaya daerah yang khas 
dan unik sebagai warisan leluhur 
dan aset masyarakat Nusa Tenggara 
Timur yang dapat menunjang pen¬ 
ingkatan ekonomi masyarakat NTT. 

Terkait hal ini maka Pemerintah 
Propinsi NTT melalui Dinas Pendi¬ 
dikan dan Kebudayaan Propinsi NTT 
menggelar Festival Budaya Daerah 
Tingkat Propinsi NTT di Taman Bu¬ 
daya Gerson Poyk Kota Kupang. 

Kegiatan yang dilangsungkan se¬ 
lama 5 hari dari tanggal 24-28 Sep¬ 
tember ini selain untuk menampil¬ 
kan karya seni budaya dari 20 
Kabupaten/Kota se Prop. NTT juga 
dimaksudkan untuk mendorong 
masyarakat NTT agar dapat mele¬ 
starikan budaya daerah. Masyarakat 
NTT juga diharapkan dapat memili¬ 
ki kesenian yang bertanggungjawab 
dan beradat. Selain itu, Festival ini 
juga dapat menumbuhkembangkan 
militansi berseni bagi masyarakat 
NTT baik yang terhimpun dalam 
setiap sanggar dan komunitas seni 
maupun perorangan. 

Kepala Seksi Promosi dan Pentas 
Seni Dinas Kebudayaan Kabupaten 
Alor Agustinus Gorangmau,SE dise¬ 
la-sela pembekalan teknis di Taman 
Budaya Gerson Poynk Selasa malam 
(24/09) mengatakan, kabupaten 
Alor diwakili oleh Sanggar Kenari 
Alor yang akan menampilkan Tarian 
Perang. “Persiapan pelatihan kepada 
anggota Sanggar Kenari Alor dilaku¬ 
kan selama 1 bulan oleh Ani Maniki- 
ta”,ungkap Agus Gorangmau. 

Tim Juri dalam Festival Budaya 
Daerah tingkat Prop. NTT tahun 2019 
menurut Agus Gorangmau mengh¬ 
adirkan Tim Juri tingkat nasional an¬ 
tara lain: Dr. Marsel Robot,Jefri Koli 
Sabnani,MSi dan Ragil Sukriwul. 

Selain Kabupaten Alor yang hadir 
pada pembekalan teknis tersebut, 
hadir pula sejumlah Kabupaten/ 
Kota se Propinsi NTT diantaran- 
ya : Kota Kupang, Kabupaten B elu, 
Malaka, Rote Ndao, Sikka dan Ka¬ 
bupaten Sumba Barat Daya. (K40) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











OPINI 


10 


21 OKTOBER-27 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Antara Khilafah dan Vatikan 

Oleh: M.DinSyamsuddin 


Dari Redaksi... 



Su habis dapa makan dari oknum-oknum yang 
seng mau masyarakat Tanimbar makmur dan 
sejahtera. Barang-barang yang seharusnya bisa 
dinikmati oleh masyarakat sudah dimakan seba¬ 
gian oleh mereka. 

Saat ini pemerintah kabupaten dan dewan 
erwakilan sudah kerja keras par susun dengan 
aik anggaran yang diberikan buat pembangu¬ 
nan fisik dan mental masyarakat Tanimbar. Ba¬ 
rang yang bagus par tunjukkan bahwa katongsu 
mandiri dan bisa berdikari. Tapi ada hal-hal lain 
yang biking katong seng maju-maju. 

Ada oknum-oknum yang masih pikir daerah ini 
masih terbelakang seng boleh maju dibanding 
daerah lain, akibatnya dong makang wang-wang 
yang harusnya dibagi par masyarakat lewat ban¬ 
tuan sosial, bantuan usaha dan bantuan pem¬ 
bangunan fisik. Hasil dari dong pung perbuatan, 
tambah bikin sengsara masyarakat yang selama 
ini su menderita gampang. 

Besok-besok ini lnpex su mulai bangun akang 
pu fasilitas kilang darat, dan katong masyarakat 
ini su liat-liat ada orang-orang yang su pasang 
barang par ambil untuk dari barang ini. 

Beta, Rambo berharap agar pihak-pihak ber¬ 
wajib yang masih punya hati nurani par perhati¬ 
kan dan peduli rakyat kecil agar tertibkan orang- 
orang itu, agar mereka jangan lai biking susah 
masyarakat. Jang lai dong dapa pake dari lnpex, 
sebab bisa saja dong parlente bilang ke lnpex su 
liat dan bantu rakyat, padahal satu kepeng jua 
seng sampe di saku orang miskin. 

Satu hal yang paling biking sedih masyarakat 
saat ini adalah pemberdayaan perikanan dan- 
perkebunan yang seng jelas arah hidup. Pertanian 
dari jaman dahulu kala sampe sekarang ini sep¬ 
erti seng maju-maju. Dari tahun ke tahun petani 
seng pernah dapa untung, yang ada cuma bisa 
dapa uang par pake beli ikan laut yang setiap hari 
tambah mahal. Sebalinkya atau untuk nelayan, 
mereka jual ikan par beli beras, pisang, ubi dan 
kumbili yang setiap hari tambah mahal. (***) 


Khilafah sebagai ajaran Islam yang mulia 
tidak boleh dinafikan khususnya oleh umat 
Islam. Maka, diperlukan penafsiran baru 
yang kontekstual terhadap khilafah, khusus¬ 
nya dalam konteks NKRI yang berdasarkan 
Pancasila: 

Khilafah adalah salah satu ajaran agama 
Islam yang bersumber dari Al-Quran dan 
Al-Hadits (maka seorang Muslim tidak 
menafikannya). 

Bahwa manusia adalah khalifah/wakil Tu¬ 
han di muka bumi (khalifatullah fil ardh) 
luas disepakati oleh ulama pramodern dan 
modern. Hal ini membawa pemahaman 
bahwa misi keilahian manusia adalah mem¬ 
bangun bumi, mengembangkan peradaban 
dunia untuk kemaslahatan kemanusiaan. 
Konsep “khilafatullah fil ardh/kekuasaan Tu¬ 
han di bumi (Gods Vicegerency on Earth)” 
bisa dibandingkan dengan konsep Kristiani 
tentang “Kerajaan Tuhan” (Christendom). 

Bahwa khilafah dipahami sebagai “kekua¬ 
saan politik/political authority” atau “lem¬ 
baga politik-pemerintahan/political insti- 
tution” tidak menjadi kesepakatan ulama; 
hanya beberapa ulama yg berpendapat de¬ 
mikian seperti Rasyid Ridha (w. 1935), Abui 
Kalam Azad (w. 1958), dan An-Nabhani, 
pendiri Hizbut Tahrir, (w. 1977). Mereka 
menginginkan Sistem Khilafah didirikan 
kembali sejak pembubaran Kekhalifahan 
Utsmany oleh Kemal Ataturk di Istanbul 
pada 1924. 

Pendirian Khilafah sebagai lembaga dan 
sistem politik sudah lama dikritik termasuk 
oleh Ibnu Khaldun (w. 1406), Abduh (w. 
1905), dan Ali Abd Raziq (w. 1960), bahwa 
khilafat historis yang pernah ada setelah 
masa Khulafaur Rasyidun adalah sesung¬ 
guhnya kerajaan, dan Islam tidak membawa 
konsep tentang bentuk/sistem pemerin¬ 
tahan tertentu. Maka, tidak ada kewajiban 
mendirikan khilafah sebagai lembaga poli- 
tik-kekuasaan. 

Jika konsep khilafah Hizbut Tahrir dimak¬ 
sud sebagai lembaga politik-kekuasaan, 
maka itu bukan merupakan kesepakatan 
jumhur ulama. Pendirian khilafah sebagai 
lembaga politik-kekuasaan pada era modern 
adalah tidak valid dan realistis, karena neg¬ 
ara-negara Muslim sudah terbentuk sebagai 
negara-bangsa (nation-state) dalam bentuk/ 
sistem pemerintahan yang beragam. 

Negara Pancasila adalah kesepakatan bang¬ 
sa Indonesia (Muktamar Muhammadiyah 


Tahun 2015 menegaskan Negara Pancasila 
sebagai Darul Ahdi was Syahadah atau Neg¬ 
ara Kesepakatan dan Kesaksian). Dokumen 
itu berasal dari pidato saya pada 1 Juni 2012 
di MPR-RI dgn tajuk serupa. Maka, seluruh 
komponen bangsa harus menegakkannya, 
dan terhadap segala bentuk penyimpangan 
dan pelanggaran terhadap Pancasila harus 
diluruskan. Dalam hal ini, terdapat banyak 
bentuk penyimpangan, baik yang bersifat 
keagamaan seperti khilafah politik, maupun 
isme-isme lain seperti komunisme, sekular¬ 
isme, liberalisme, kapitalisme, dan berbagai 
bentuk ekstremisme lainnya. 

Khilafah sebagai ajaran Islam yang mulia 
tidak boleh dinafikan khususnya oleh umat 
Islam. Maka, diperlukan penafsiran baru 
yang kontekstual terhadap khilafah, khusus¬ 
nya dalam konteks NKRI yang berdasarkan 
Pancasila: 

a. Khilafah dapat dipahami membawa pe¬ 
san kesatuan, persatuan, dan kebersamaan 
umat Islam secara nasional, maka di Indo¬ 
nesia dapat dan telah mengambil bentuk 
Majelis Ulama Indonesia/MUI yang dapat 
berfungsi sebagai organisasi payung atau 
tenda besar bagi seluruh umat Islam. 

b. Secara global, khilafah sudah mengambil 
bentuk. Pada tingkat pemerintahan, Organ¬ 
isasi Kerjasama Islam/OKI, dan pada ting¬ 
kat umat, Liga Muslim Sedunia (Rabithah 
'Alam Islamy). 

c. Pada kedua manifestasi khilafah tersebut, 
dengan esensi persatuan keumatan/ukhu- 
wah Islamiyah, tidak boleh mengingkari, 
mengubah, atau mengganti sistem politik 
dan pemerintahan yang ada, yakni Negara 
Pancasila. 

d. Dalam latar pemikiran di atas, saya me¬ 
mahami (dan sering dibicarakan pada fora 
internasional) bahwa konsep khilafah yang 
bersifat mondial dapat diwujudkan dalam 
bentuk persatuan dan kebersamaan umat 
Islam dalam kemajemukan warna kulit, 
bahasa dan budaya yang mencerminkan 
kesatuan visi kehidupan/peradaban global 
berdasarkan nilai-nilai Islam... (Bersambung 
ke Edisi Berikutnya) 

Penulis adalah Ketua Dewan Pertimban¬ 
gan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 


Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi berupa kegiatan masyarakat, lavanan publik, berita, artikel, kritik, saran dan sebagainva melalui Email. Facebook, Twitter, SMS dan WA redaksi. 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















SAMBUNGAN 


21 OKTOBER-27 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Para Pemimpin... 

masa jabatan periode 2019-2024. “Bis¬ 
millah hirrahman nirrahim. Demi 
Allah, saya bersumpah, akan me¬ 
menuhi kewajiban Presiden RI den¬ 
gan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 
memegang teguh Undang-Undang 
Dasar, dan menjalankan segala Un¬ 
dang-Undang dan peraturan dengan 
selurus-lurusnya, serta berbakti kepada 
Nusa dan Bangsa,” kata Jokowi. 

Usai Jokowi menyampaikan sumpah 
jabatan sebagai Presiden RI, selanjutn¬ 
ya K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan 
sumpah jabatan sebagai Wakil Pres¬ 
iden RI masa jabatan periode 2019- 
2024. “Bismillah hirrahman nirrahim. 
Demi Allah, saya bersumpah, akan 
memenuhi kewajiban Wapres RI denga 
sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, me¬ 
megang teguh Undang-Undang Dasar, 
dan menjalankan segi Undang-Un¬ 
dang dan peraturan-peraturan dengan 
seluruh-lurusnya serta berbakti kepada 
Nusa dan Bangsa,” ucap Amin. 

Usai penyampaian sumpah jabatan, 

Bupati... 

Presiden Jokowi, diantaranya Pemkab 
Tanimbar mendukung secara penuh 
mulai dari tingkat kabupaten hingga 
Rukun Tetangga (RT) dalam pelak¬ 
sanaan projek blok masela yang ses¬ 
uai dengan tata waktu dan tata kelola 
yang berlaku. “Pemda baik ditingkat 
kabupaten, kecamatan, desa sampai 
ke RW dan RT akan memberikan 
dukungan penuh terhadap projek 
blok masela ini supaya pelaksanaann¬ 
ya harus berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan,” ujar dia. 

Kemudian poin kedua, Fatlolon me¬ 
minta SKK Migas untuk mendampin¬ 
gi para kontraktor lokal dalam mema¬ 
hami Contractor Safety Management 
System (CSMS) yaitu sistem manaje¬ 
men sebagai pertimbangan awal oleh 
perusahaan untuk menilai kinerja 
kontraktor yang akan diterima. 

Ketiga, ia menganjurkan Inpex 
Masela untuk menginventarisir je¬ 
nis-jenis pekerjaan sesuai porsi yang 
diberikan kepada kontraktor luar 
negeri dengan pengerjaan teknologi 
tinggi, kontraktor Indonesia dengan 
pengerjaan teknologi sedang dan 
kontraktor lokal dengan pengerjaan 
tidak membutuhkan teknologi tinggi, 
seperti pengadaan security atau sat¬ 
pam atau Catering Sistem. 

“Keempat, jika ada kontraktor dari 
luar karena memang membutuhkan 
telknologi yang tinggi, maka dia harus 
punya NPWP di Kepulauan Tanimbar. 
Karena kita punya kepentingan dana 
bagi hasil pajak mulai PPn, PPh 21 dan 
PPh 23 itu bagi hasil ke daerah kalau pe¬ 
rusahaan itu punya nomor npwp beras¬ 
al dari Tanimbar yang akan menambah 
penambahan asli daerah yang akan juga 
mengurangi angka kemiskinan yang 
tinggi di Tanimbar’’ tutupnya. 


“Dimusnahkan karena bangkai ikan 
yang sudah mulai membusuk,” lanjut dia 
Selanjutnya, Pos TNI AL Larat 
juga berkoordinasi dengan Dinas 
Perikanan dan Kelautan (DKP) Ta¬ 
nimbar dan Pengawasan Sumber 
Daya Kelautan dan Perikanan (PS- 
DKP) Saumlaki untuk mengetahui 
jenis ikan dan kemungkinan penye¬ 
bab matinya ikan tersebut. 


Jokowi dan Amin menandatangani 
Berita Acara Pelantikan yang diikuti 
oleh seluruh pimpinan MPR RI. Usai 
penandatanganan Berita Acara, Ketua 
MPR RI menyampaikan Berita Acara 
Pelantikan kepada presiden dan wapres. 

Setelah itu, Jokowi menyampaikan 
pidato pelantikan dan menyatakan 
siap mengembangkan cara-cara 
baru untuk mencapai target menja¬ 
dikan Indonesia sebagai salah satu 
dari lima negara dengan tingkat per¬ 
ekonomian tertinggi di dunia pada 
tahun 2045. “Mimpi kita di tahun 
2045, PDB mencapai tujuh triliun 
dolar dan Indonesia masuk lima 
besar ekonomi dunia dengan kemi¬ 
skinan mendekati nol persen. Kita 
harus menuju ke sana. Kita sudah 
hitung, sudah kalkulasi, target terse¬ 
but sangat masuk akal,” ujar Jokowi 
di hadapan 516 anggota DPR-MPR 
yang menghadiri acara pelantikan. 

Namun presiden mengakui bahwa 
hal itu tidak mudah dan hanya dapat 
dicapai dengan kerja keras dan pro- 

Sementara itu, Manager Government 
Relation and Advocacy Inpex Masela, 
Zaki Zein menjelaskan kegiatan so¬ 
sialisasi dalam rangka mendukung ke¬ 
giatan Front End Engineering Design 
(FEED) atau design detail yang akan 
dilaksanakan dan merupakan tahapan 
mendapatkan data cuaca, iklim dan 
gelombang serta sampling, sifat, kekua¬ 
tan dan stabilitas tanah sehingga data 
tersebut dapat menjadi dasar dalam 
pengembangan lapangan gas abadi. 

Ia menambahkan bahwa kegiatan 
FEED Survey akan dilaksanakan oleh 
kontraktor yang ditunjuk oleh In- 
pex melalui proses lelang yang harus 
memenuhi persyaratan administrasi 
dan Kesehatan, Keselamatan, Kerja 
dan Lindung Lingkungan (K3LL) di 
lingkungan industry minyak dan gas. 

“Inpex menyadari kegiatan sosialisa¬ 
si ini adalah awal dalam membangun 
kompetensi perusahaan penyedia ba¬ 
rang dan jasa di Tanimbar dalam meng¬ 
hadapi tahap selanjutnya setelah FEED 
yaitu tahap konstruksi pengembangan 
proyek gas abadi. Kami berharap ke¬ 
giatan ini dapat berjalan dengan baik 
dan memberikan manfaat positif bagi 
kita semua dalam mendukung keber¬ 
hasilan pengembangan itu,” papar dia. 

Menurut Senior Specialist Me¬ 
dia Relations Inpex Masela, Moch. 
Nunung Kurniawan, pihaknya mema¬ 
hami dan menghargai aspirasi bupati. 

“Sebagai tindak lanjut, kami, SKK 
Migas dan Pemda sepakat mem¬ 
perkuat komunikasi serta membentuk 
tim yang akan melakukan koordinasi 
berkesinambungan mengenai pen¬ 
dayagunaan SDM maupun vendor/ 
perusahaan setempat di Tanimbar 
untuk mendukung proyek pengem¬ 
bangan Lapangan Abadi, Wilayah 
Kerja Masela,” tandas dia. (L02) 

“Karena pada beberapa hari se¬ 
belumnya tepatnya pada hari Sab¬ 
tu, tanggal 12 Oktober 2019 di 
ditemukan juga banyaknya ikan 
laut yang mati disebagian perai¬ 
ran pulau Larat tepatnya di Desa 
Lelingluan, . Dan untuk meyak¬ 
inkan apakah kematian bangkai 
ikan paus tersebut apakah ada kai¬ 
tannya dengan matinya ikan-ikan 
kecil sebelumnya,” tutup dia. (L01) 


duktif. Ia juga menggarisbawahi 
keharusan mengembangkan cara 
dan nilai baru, “agar jangan sampai 
kita terjebak dalam rutinitas yang 
monoton,” kata dia 

Presiden memberikan salah satu 
contoh cara baru yang ingin dilaku¬ 
kan dalam mencapai target pemba¬ 
ngunan sumber daya manusia yaitu 
dengan mengundang talenta global, 
membentuk endowment fun dan 
mengoptimalkan kerjasama dengan 
industri. Jokowi juga menargetkan 
pembangunan infrastruktur “yang 
menghubungkan kawasan produk¬ 
si dengan kawasan distribusi, yang 
mempermudah akses ke kawasan 
wisata, yang mendongkrak lapan¬ 
gan kerja baru, yang mengakselerasi 
nilai tambah perekonomian rakyat.” 

Memangkas regulasi, menyeder¬ 
hanakan birokrasi -termasuk den¬ 
gan penyederhanaan eselon menja¬ 
di dua tingkat saja-dan transformasi 
ekonomi “dari ketergantungan pada 
sumber daya alam menjadi daya 

Pengukuhan... 

kan isi dan arti Alqur’an, LPTQ juga 
mempunyai peran yang sangat strat¬ 
egis untuk mendorong dan mening¬ 
katkan semangat umat islam serta 
mendukung pelaksanaan Musabaqah 
Tilawatil Quran (MTQ) XXIX Tahun 
2021 di daerah tersebut. 

“Ada harapan besar yang diper¬ 
taruhkan di pundak bapak dan ibu 
sekalian, terutama dalam rangka 
kita mempersiapka pelaksanaan 
MTQ ke-29 di Tanimbar,” ujar dia 
saat menyampaikan sambutan. 

Bupati Fatlolon mengungkapkan pi¬ 
haknya sedang menyiapkan berbagai 
program dan kegiatan dalam men¬ 
yongsong pelaksanaan kegiatan akbar 
itu dengan menyediakan anggaran 
yang telah direncanakan, diantaranya 
pada perubahan Anggaran Pendapa¬ 
tan dan Belanja Daerah (APBD) ta¬ 
hun 2019 sebesar Rp250 juta dan Rpl 
milyar di tahun 2020 untuk memper¬ 
cepat pembangunan Masjid An-Nur 
Saumlaki serta Rp38 milyar di tahun 
2021 untuk mendukung sarana dan 
prasarana penunjang mata lomba di 
kegiatan MTQ tersebut. 

“Sebagai tuan rumah banyak hal 
yang harus kita lakukan untuk mem¬ 
persiapkan diri menjadi tuan rumah 
yang baik dan dapat memberikan sua¬ 
sana damai sejahtera kepada kontin¬ 
gen-kontingen dari kabupaten lain. 
Kita harus berbenah sejak tahun 2020 
agar target juara umum itu bisa kita 
raih, ada harga diri Tanimbar yang 
kita pertaruhkan disana,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Kement- 
erian MTB, Drs. Benediktus Fen- 
yapwain mengatakan LPTQ dalam 
menjalankan fungsi dan tugas dib¬ 
utuhkan dedikasi dan rasa tanggu- 
ngjawab yang tinggi dalam meny¬ 
iapkan knafila yang terampil dan 
professional membaca dan menulis 
isi kandungan kitab suci, qori dan 

oria, hafidz dan hafidzah, muratil 

an muratilah untuk memahami 
dan menghayati dengan sungguh 
isi kitab suci dalam kehidupan se¬ 
hari-hari yang sejalan dengan Visi 
dan Misi Bupati Fatlolon dan Wakil 
Bupati (Wabup) Agustinus Utuwaly, 
S.Sos yaitu menjadikan masyarakat 
Kepulauan Tanimbar yang sehat, 
cerdas, berwibawa dan mandiri. 


| n ifjLelemuku | 

saing manufaktur dan jasa modern 
yang mempunyai nilai tambah bagi 
kemakmuran” adalah tiga target 
utama lain yang ingin dicapai presi¬ 
den dalam lima tahun ke depan. 

Selanjutnya, acara Imam Besar Mas¬ 
jid Istiqlal, Jakarta, K.H. Nasaruddin 
Umar membacakan doa, dan B am¬ 
bang Soesatyo menutup acara pelati- 
kan Presiden dan Wakil Presiden RI 
Periode 2019-2024. 

Tampak hadir dalam acara tersebut 
Presiden RI ke-5 Megawati Soekar- 
noputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bam- 
bang Yudhoyono, mantan Wakil 
Presiden Hamzah Has, mantan Wakil 
Presiden Boediono, mantan Wakil Pres¬ 
iden Jusuf Kalla, Ibu Negara Iriana Joko 
Widodo, dan Ibu Wury Estu Handayani 
(istri Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. 

Selain itu juga tampak sejumlah tamu 
negara di antaranya Sultan Hassanah 
Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Sin¬ 
gapura Lee Hsien Loong, PM Kamboja 
Husen, PM Australia Scott Morrison, 
dan Raja Eswatini Maswati III. (L01) 

“Selain itu juga sesuai visi kemen- 
terian agama untuk mewujudkan 
masyarakat Tanimbar yang taat, be¬ 
ragama, rukun, cerdas dan sejahtera 
lahir dan batin sehingga Tanimbar 
sungguh menjadi rumah yang nya¬ 
man dan aman dimana hidup mas¬ 
yarakat berbineka tetapi tetap tung¬ 
gal ika adanya,” harapnya. 

Berikut susunan pengurus LPTQ 
Tanimbar periode 2019 - 2024, di¬ 
antaranya Adam Kubangun, S.Pd 
sebagai Ketua Umum, Husain Kahar 
Toli-Toli sebagai Ketua I, Ahmad 
Ririlesy sebagai Ketua II, Sukriyadi, 
SE., MM., AK., CA sebagai Sekretar¬ 
is Umum, Siti Hasnah, S.Pd sebagai 
Sekteratis I, Rizal Yuliansah, S.STP 
sebagai Sekretaris II, Sugianti se¬ 
bagai Bendahara Umum, Asri Bugis 
sebagai Bendahara I dan Darmawati, 
S.Pd sebagai Bendahara II. 

Kemudian, Bidang Pembinaan dan 
Pengembangan diketuai oleh Rasy- 
idah Silawane, S.Ag dengan anggo¬ 
ta Abdul Aziz Tetlageni, Ali Akbar 
Tuhulele, Saleh Retob, Anan Deb- 
yanur Multono, SH., Moh. Rais A. 
Aituarauw, S.STP, Minarni, Haryono, 
Usman, Taufik, Nawir M. Taher, Su- 
marni, Yamin Idris dan Daeng Bram 
Vialli. Bidang Perhakiman diketuai 
oleh Abdul Karim, S.Ag dengan an¬ 
ggota Abdul Rahman Luturmas, La 
Imudi, H. Anwar, La Ode Jalaludin, 
Haji Yusud, Saad Reliubun, Masru- 
din Hamani, S.Pd, Suharno, Masruri, 
Risal, Abdullah, Kairudin dan Arifin. 

Selanjutnya, Bidang Pendidikan 
dan Pelatinan diketuai oleh Abdul 
Hamid Rahanyamtel, S.Sos dengan 
anggota Ikhsan Naryando, S.Pd, Hj. 
Ridwan, Hj. Faisah, S.Ag, Arsyaa, 
S.Pd, Salma, S.Pd, Lahai Rumhoira, 
Halija Luturmas, Nur Safa’atin, S.Pd, 
Fatma Anwar, S.Si, Anissa Rohimat- 
ul Afiah, S.Pd, Samsia Luturmas, 
A.Md, Veronica Dos Santos Sal- 
danha, NUr Asia Sainlia dan Rahim 
Sengaji. Bidang Humas, Publika¬ 
si aan Dokumentasi diketuai oleh 
Maharaja Tuharea dengan anggota 
Irwan Rumasera, S.Ap, Suprianto 
Ilihelu, S.Hut, Saharia Kuman, S.Ap, 
Wa Ode Nani, A.Md, Aris, La Sirun, 
Ahmad Hidayat Matdoan, Sahlan, 
Syahrul, Hasan, Erwin Leka, Su- 
ratman, Salimudin dan Asve. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












12 jfcLelemuku 


21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PERISTIWA 


Inpex Siap Libatkan Tanimbar di Blok Masela 


SAUMLAKI - Perusahaan min¬ 
yak bumi dan gas (migas) asal 
Jepang, Inpex Masela Ltd menya¬ 
takan komitmen mereka melibat¬ 
kan seluruh elemen di Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, guna mewu¬ 
judkan dan menyukseskan rencana 
pengembangan proyek LNG Abadi 
yang berada di Maluku. 

Menurut Senior Specialist Media Re- 
lations Inpex Masela, Moch. Nunung 
Kurniawan, saat ini pihaknya sedang 
melakukan pemetaan potensi tena¬ 
ga kerja setempat yang memberikan 
prioritas kepada putra daerah yang 
memiliki potensi dan kualifikasi da¬ 
lam tiap tugas yang akan diberikan. 

“Kami memahami dan menghar¬ 
gai aspirasi dari Bapak Bupati yang 
juga telah beliau sampaikan minggu 
lalu langsung kepada kami. Sebagai 
tindak lanjut, kami, SKK Migas dan 
Pemda Tanimbar sepakat mem¬ 
perkuat komunikasi serta mem¬ 
bentuk tim yang akan melakukan 
koordinasi berkesinambungan men¬ 
genai pendayagunaan SDM maupun 
vendor/perusahaan setempat di Ta¬ 
nimbar untuk mendukung proyek 
pengembangan Lapangan Abadi, 
Wilayah Kerja Masela. Terkait pen¬ 
dayagunaan tenaga kerja setempat 
untuk proyek LNG Abadi, setelah 
POD revisi disetujui bulan Juli 
2019, saat ini prosesnya kami tengah 
mempersiapkan pemetaan potensi 
tenaga kerja setempat. Pemetaan ini 
bertujuan mendapatkan gambaran 
potensi tenaga kerja termasuk kual¬ 
ifikasinya untuk dapat memenuhi 
persyaratan yang dibutuhkan oleh 
Proyek LNG Abadi,” jelas dia. 

Dikatakan rencana dan strategi 
tenaga kerja setempat akan disusun 
mengacu pada pemetaan tersebut 
dan juga referensi dari proyek LNG 
lainnya di Indonesia. 

“Hal ini akan kami komunikasikan 
terus dengan Bapak Bupati dan jaja¬ 


rannya melalui tim koordinasi ber¬ 
sama antara Inpex SKK Migas dan 
Pemda. Terkait dengan pengemban¬ 
gan vendor setempat Saumlaki, kami 
pada Rabu (16/10) telah memulai 
langkah sosialisasi kepada penyedia 
barang dan jasa di Tanimbar sebagai 
bagian awal dari pengembangan 
vendor/perusahaan setempat yang 


berkelanjutan agar dapat berparti¬ 
sipasi dalam proyek pengemban¬ 
gan lapangan gas Abadi. Program 
pengembangan perusahaan setempat 
ini menjadi relevan karena proyek 
LNG Darat Abadi resmi dilakukan 
setelah POD (Rencana Pengemban¬ 
gan) revisi disetujui pemerintah bu¬ 
lan Juli 2019,” jelas dia. 

Kurniawan menyatakan, saat ini 
Inpex berada dalam persiapan FEED 
atau Desain Detil, FID atau Keputu¬ 
san Akhir Investasi dan EPCI atau 
Konstruksi dan terakhir Produksi. 
Pihaknya juga menegaskan sangat 
menghormati dan menghargai ke¬ 
beradaan baik tanah adat dan tanah 
milik negara sesuai dengan peratur¬ 
an perundangan yang berlaku. 

“Dalam jangka pendek menuju 
tahapan konstruksi, maka sosial¬ 
isasi dan pelatihan perusahaan se¬ 


tempat akan terus Inpex lakukan 
bersinergi dengan Pemda Tanimbar 
dan Provinsi Maluku serta pemer¬ 
intah pusat. Secara umum, program 
pengembangan tersebut mencak¬ 
up berbagai aspek termasuk K3L 
(Kesehatan, Keselamatan Kerja dan 
Lingkungan), hukum, teknis, finan¬ 
sial dan lain-lain,” jelas dia. 


Selanjutnya terkait lulusan Aka- 
migas Cepu dari Tanimbar yang 
dibiayai Pemda, ia mengatakan 
akan sulit direkrut Inpex mengin¬ 
gat perbedaan antara kompetensi 
lulusan dengan kebutuhan Inpex 
yang masih dalam tahap pengem¬ 
bangan proyek LNG Abadi, belum 
sampai tahap produksi. 

“Kami telah menyarankan kepada 
Pemda Tanimbar untuk membuat 
program magang kerja dengan 
berbagai PSC atau perusahaan min¬ 
yak dan gas bumi sehingga lulusan 
Akamigas akan lebih siap jika nanti 
akan bekerja di Inpex,” jabar dia. 

Selanjutnya Inpex juga akan meli¬ 
batkan pengusaha di Tanimbar guna 
mendukung kegiatan-kegiatan sur¬ 
vei proyek LNG Abadi seperti Met- 
ocean Survey, Offshore G&G Survey 
dan Onshore G&G Survey, yang 


melibatkan aktivitas pengerahan 
banyak orang serta aktivitas lainnya 
yang signifikan di kepulauan Tanim¬ 
bar dalam waktu dekat ini. 

“Dan hal ini membutuhkan dukun¬ 
gan vendor/ pengusaha setempat 
kepada kontraktor dari INPEX yang 
menjadi pelaksana survey tersebut. 
Aktivitas utama dari survei-survei 
antara lain adalah pengambilan data 
di lapangan untuk mengukur cuaca, 
iklim dan gelombang, sampling, si¬ 
fat, kekuatan dan stabilitas tanah. Se¬ 
cara umum, prosesnya adalah Inpex 
akan memilih satu kontraktor pelak¬ 
sana untuk satu survey dari beberapa 
calon kontraktor melalui proses ten¬ 
der. Para calon kontraktor ini akan 
menghubungi vendor setempat di 
Tanimbar untuk menjajaki kerjasama 
dalam hal jasa yang bisa disediakan 
oleh vendor setempat sesuai kebu¬ 
tuhan. Setelah salah satu kontraktor 
dinyatakan sebagai pemenang ten¬ 
der untuk menjadi pelaksana survey, 
maka pemenang tender tersebut akan 
bekerja sama dengan pengusaha se¬ 
tempat Tanimbar sesuai kebutuhan 
dan sesuai kesepakatan kerjasama 
kedua belah pihak,” ujar dia. 

Sementara bidang-bidang yang 
melibatkan pengusaha Tanim¬ 
bar dalam pekerjaan survey Inpex 
diantar anya; pembukaan lahan 
(membersikan ilalang, semak-se¬ 
mak untuk membuat jalur jalan); 
Jasa storage/penyimpanan; Jasa ca- 
tering/makanan & minuman; Jasa 
penyewaan generator; Jasa ako¬ 
modasi; Jasa sewa mobil; Jasa sewa 
kapal kecil; Suplai BBM, Stasioner; 
Supply pantries; PPE (Personal Pro- 
tective Equipment) diantaranya Ba¬ 
han Makanan, Air bersih; Personnel 
dari pihak ketiga - tidak langsung 
ke INPEX seperti satpam, jasa 
porter, jasa guide setempat; Pen¬ 
jinak binatang ; Jasa kurir, custom 
clearance dan jasa logistik. (L01) 



Dubes China Terima Kasih Wapres JK 


SKK Migas dan KKS Bantu Korban Gempa 


JAKARTA - Duta Besar (Dubes) 
Republik Indonesia (RI) untuk 
China dan Mongolia, Drs. Djauhari 
Oratmangun mengucapkan terima 
kasih atas pengabdian dari Wakil 
Presiden (Wapres), Dr. Drs. H. Mu¬ 
hammad Jusuf Kalla. “Terima kasih 
Pak Wapres Jusuf Kalla atas dharma 
baktinya. Haru dan bangga dengan 
Bapak JK,” tulis dia di akun media 
sosialnya pada Minggu (20/10). 

Hal tersebut disampaikan Orat¬ 
mangun saat membagikan be¬ 
berapa foto terbaik dimana di¬ 
rinya mendampingi pertemuan 
antara Wapres Jusuf Kalla dan 
Wapres Republik Rakyat Tiong¬ 
kok (RRT), Wang Qishan pada 
Sabtu (19/10) lalu. 

Pada postingannya, Dubes 
Oratmangun mengatakan bahwa 
setelah tiba di Bandara Soekarno 
Hatta, Jakarta pada pukul 11.00 
WIB, Wong Qishan langsung 
menuju ke Istana Wapres untuk 
melakukan pertemuan di hari 
terakhir dharma bakti Jusuf Kalla 
sebagai Wapres Indonesia Periode 
Tahun 2014 hingga 2019. 

“Ketika kedua sahabat bertemu, 


pembicaraan dilakukan dalam sua¬ 
sana keakraban dan diakhiri den¬ 
gan makan siang bersama,” katanya. 

Oratmangun pun menambahkan 
jika kedua tokoh panutan tersebut 
merupakan sahabat lama, dimana 
sebelumnya kedua wapres telah 
bertemu pada saat Wang Qishan 
masih menjabat sebagai Waliko¬ 
ta Beijing dan Jusuf Kalla masih 
menjabat sebagai Wapres men¬ 
dampingi Presiden Indonesia ke-6, 
Jenderal TNI Prof. Dr. H. Susilo 
Bambang Yudhoyono, M.A., GCB., 
AC di periode 2004 hingga 2009. 
“Sebelumnya kedua wapres ber¬ 
temu di Beijing Bulan April 2019 
lalu, Persahabatan yang panjang 
antara keduanya,” tambah dia. 

Jusuf Kalla sendiri telah kemba¬ 
li menjabat untuk kedua kalinya 
sebagai Wapres Indonesia men¬ 
dampingi Presiden ke-7 RI, Ir. H. 
Joko Widodo sejak 20 Oktober 
2014 hingga 20 Oktober 2019. 
Sementara itu, di masa kepemi¬ 
mpinannya yang kedua Jokowi 
mengandeng Prof. Dr. (H.C) K. H. 
Maruf Amin sebagai wakilnya di 
periode 2019 hingga 2024. (L02) 


JAKARTA - Sebagai wujud kepedulian 
industri hulu migas terhadap sauda¬ 
ra-saudara sebangsa di Provinsi Maluku 
yang terkena dampak gemba bumi akh¬ 
ir September lalu, SKK Migas dan Kon¬ 
traktor Kontrak Kerja Sama (K3S) pada 
hari Kamis sampai Jumat, 17-18 Okto¬ 
ber 2019, telah menyalurkan bantuan 
berupa bahan makanan dan kebutuhan 
sehari-hari lainnya kepada warga di tiga 
titik pengungsian. 

Bantuan tersebut diserahkan 
langsung oleh SKK Migas Perwakilan 
Papua dan Maluku (Pamalu) dan 
diterima oleh perwakilan Badan Pen¬ 
anggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Provinsi Maluku dan aparat pemerin¬ 
tahan di masing-masing lokasi. 

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan 
dan koordinasi dengan BPBD Malu¬ 
ku, tiga titik lokasi distribusi bantuan 
adalah di Kecamatan Kairatu di Ka¬ 
bupaten Seram Bagian Barat (SBB) 
serta Kecamatan Salahutu dan Keca¬ 
matan Pelauw di Kabupaten Maluku 
Tengah (Malteng). Bantuan yang 
diberikan berupa beras, mie instan, 
mie telur, pampers, pembalut, susu, 
terpal dan tikar. Bantuan ke Keca¬ 
matan Kairatu dan Salahutu didis¬ 


tribusikan Kamis (17/10) sedangkan 
bantuan ke Kecamatan Pelauw didis¬ 
tribusikan Jumat (18/10).“Bantuan 
ini digalang dengan kolaborasi SKK 
Migas dan sejumlah K3S yang beker¬ 
ja di bawah pengawasan SKK Migas,” 
ujar Kepala Perwakilan SKK Migas 
Wilayah Pamalu A. Rinto Pudyantoro. 

Kontraktor KKS yang terlibat dalam 
penggalangan bantuan ini adalah IN- 
PEX Masela Ltd, Citic Seram Energy 
Ltd, Balam Energy Pte Ltd, PT Per¬ 
tamina EP, BP Indonesia, Petrogas 
(Basin) Ltd, JOB Pertamina-PetroChi- 
na Salawati (JOB PPPS), ExxonMobil 
Cepu Limited, Minarak Brantas Gas, 
Medco E&P Natuna Ltd, JOB Pertam- 
ina-Medco E&P Tomori Sulawesi Ltd, 
Kangean Energy Indonesia Ltd, dan 
PT Pertamina Hulu Mahakam. 

“Apabila dicermati, tidak semua 
Kontraktor KKS yang berkontribusi 
memiliki kegiatan operasi di Maluku. 
Sebagian beroperasi di lokasi lain. Teta¬ 
pi, begitulah spirit industri hulu migas. 
Sebagai perpanjangan tangan pemer¬ 
intah untuk mengelola proyek hulu 
migas milik negara, kami sering kali 
turun secara bersama-sama bekerja di 
tengah masyarakat,” ujar Rinto. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












